TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 29 

TERBIT PADA HARI SENIN 

24 FEBRUARI 2020 

RplO.OOO/eks | 16 Halaman 


^Lelemmilkim 


Kebanggaan Anak Negeri 



SDNaskatRusakBemt 

SAUMLAKI - Kepsek SD Naskat 
Lamdesar Timur, Kecamatan Tanim- 
bar Utara (Tanut) Agustinus Kadun, 
S.Pd keluhkan kondisi gedung bangu¬ 
nan sekolah yang sudah rusak berat. 

Menurutnya kebutuhan yang 
sangat mendasar dari pihaknya 
saat ini adalah dua gedung bela¬ 
jar pada kelas 2 dan 3 yang sudah 
rusak, dengan kondisi lantai dan 
dinding gedung yang sudah re¬ 
tak juga jendela dan platform... 

BERSAMBUNG KE HAL15 

Servis Ponsel Terbaik 



s 




SAUMLAKI - Toko seluler yang 
terletak di Komplek Pertokoan, 
jalan Bhineka Kota Saumlaki, Ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel). Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku, Cheriel Cell 
menyediakan layanan perbaikan 
atau Service telepon genggam atau 
Handphone (HP) dan berbagai je¬ 
nis HP dengan harga terjangkau. 

Menurut pemilik toko Andre 
Laurika, tempat servicenya se¬ 
lalu ramai dikunjungi para pe¬ 
langgan yang tersebar mulai dari 
wilayah sekitar Saumlaki hingga 
Larat di Kecamatan Tanimbar 
Utara (Tanut), karena pihakn¬ 
ya mampu melayani kerusakan 
HP dari pelayanan ganti mesin, 
lubang charge hingga layar LCD.... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Keluar Dari Kapal Pesiar 

JAKARTA - Kapal pesiar World 
Dream saat ini melepaskan jangkar 
di perairan internasional di dekat 
Kepulauan Bintan, Indonesia. Se¬ 
banyak 188 anggota kru berke- 
bangsaan Indonesia akan dipin¬ 
dahkan dari kapal pesiar World 
Dream ke kapal TNI Angkatan 
Laut yang ditugaskan oleh otoritas 
lokal. Sebagai tindakan pencegah¬ 
an tambahan, otoritas dari pemer¬ 
intah Indonesia juga akan mengim¬ 
plementasikan pemeriksaan 

kesehatan dan prosedur observasi 
bagi anggota kru berkebangsaan 
Indonesia yang dipindahkan... 

BERSAMBUNG KE HAL15 



Sosialisasi Bukti Laporan SPT 



Energi dari Blok Masela 

Siap Suplai Gas Dalani Npgeri 


JAKARTA - Langkah maju terus dilakukan SKK 
Migas dan INPEX untuk mewujudkan penyelesa¬ 
ian pembangunan dan komersialisasi kilang Aba¬ 
di Masela. Kali ini INPEX selaku Kontraktor Kon¬ 
tra Kerja Sama (KKKS) menanda tangani Nota 


Kesepahaman, Rabu (19/2) dengan PT PLN dan 
PT Pupuk Indonesia untuk mensuplai kebutu¬ 
han gas kedua perusahaan dalam negeri tersebut 
dari Proyek LNG Abadi, Wilayah Kerja Masela... 

BERSAMBUNG KE HAL15 


Proyek Blok Masela Masuk Tahap Amdal, Pembebasan Lahan dan FEED 


JAKARTA - Pemerintah Indonesia 
akan mempercepat pembangunan 
proyek Blok Masela dari sebelumnya 
2022 menjadi tahun depan. Ini agar 
blok tersebut dapat memulai produk¬ 
sinya pada 2026, lebih cepat dari ren¬ 
cana awalnya yakni 2027. 

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelak¬ 
sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi 
Soetjipto mengatakan Inpex Corpo¬ 
ration selaku operator Blok Masela 
telah berkomitmen mempercepat 
proyek ini. 

“Semoga update dan semua proyek 
sesuai dengan time schedule. Mana 
yang terbaik kami lanjutkan. Kami 
harap waktunya lebih cepat dan 
efisien,” kata Dwi di Jakarta hari Rabu 
(19/2) malam. 

Pemerintah dalam hal ini akan 



melaksanakan kegiatan amdal seka¬ 
ligus membebaskan lahan. Sedangkan 
Inpex tengah membuka tender untuk 
pengerjaan desain detail atau Front 
End Engineering Design (FEED) un¬ 
tuk proyek tersebut. 

Nantinya, FEED dan Engineer¬ 
ing-Pro curement-C onstruction 


(EPC) akan dikerjakan sekaligus den¬ 
gan kontraktor pemenang tender. 

Sementara itu Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral menepis 
kabar rencana pemindahan loka¬ 
si kilang darat LNG Blok Masela ke 
Provinsi Nusa Tenggara Timur sebab 
rencana pengembangan blok min¬ 
yak dan gas bumi di Laut Arafura 
tersebut, kilang LNG sudah dipu¬ 
tuskan berada di Desa Lermatan, 
Kecamatan Tanimbar Selatan... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Sekapur Sirih dari Rambu 

Sepertinya musim kemarau di Ta¬ 
nimbar sudah berlalu. Hujan pun 
selalu turun dengan deras membasa¬ 
hi Bumi Duan Lolat dan menyubur¬ 
kan rumput-rumput yang hijau... 

BERSAMBUNG KE HAL.14 



K^lresFamitkeTdicdiAgaiiia Wabup Sarmi Dihentikan Duka Untuk Ashraf 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.07 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































2 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


KP2KP Gelar Bimtek Pembuatan Bukti Potong SPT Tahunan 



SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpaja¬ 
kan (KP2KP) Saumlaki di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar menggelar 
bimbingan teknis (Bimtek) tata cara 
pembuatan bukti potong 1721-A, 
pelaporan SPT Tahunan melalui 


e-filing dan e-form dengan melibat¬ 
kan seluruh bendahara Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Tanimbar 
pada Kamis (20/02/2020). 

Menurut Kepala KP2KP Saumla¬ 
ki, Kukuh Hanna Prapanca bahwa 
kepatuhan perpajakan di Tanimbar 


masih tergolong rendah. Ia pun ber¬ 
harap tahun 2020 ini akan tercetak 
sejarah baru yang dilakukan secara 
bersama-sama oleh para Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang melaporkan 
pajaknya dengan baik tanpa menung¬ 
gu jatuh tempo pelaporan serta secara 


khusus para bendahara. 

“Akan ada denda seratus ribu rupiah 
kepada siapapun yang tidak melapor¬ 
kan pajaknya. Namun bukan itu yang 
dikehendald oleh Direktorat Jenderd 
Pajak khususnya KP2KP Saumlaki, 
yang kami harapkan adalah riwayat 
pelaporan pajak yang baik dan benar 
bagi seluruh ASN. Mengingat riwayat 
pelaporan pajak akan diperlukan ke¬ 
tika suatu saat para ASN menduduki 
jabatan yang tinggi di suatu instansi 
pemerintahan. KP2KP Saumlaki pun 
membuka ruang seluas-luasnya apabi¬ 
la dibutuhkan untuk bimbingan teknis 
secara privat,” harap dia di aula Kantor 
Kementerian Agama Tanimbar. 

Materi Bimtek bagi 50 peserta, di- 
antaranya ‘tata cara pembuatan bukti 
potong dibawakan oleh David Mela- 
tunan, ‘tata cara pelaporan pajak 
melalui e-filing oleh Muhammad 
Ikhwanushofa Zaeny dan ‘tata cara 
pelaporan pajak melalui e-form’ oleh 
Anis Luthfi Ilhami. Semua materi 
diaplikasikan langsung melalui tele¬ 
pon genggam para bendahara. (L02) 


Sertijab Kasat Binmas dan Kapolsek Tansel 



SAUMLAKI - Kapolres Maluku 
Tenggara Barat (MTB) AKBP An- 
dre Sukendar SIK memimpin serah 
terima jabatan (sertijab) Kasat Bin¬ 
mas dan Kapolsek Tanimbar Selatan. 
Jumat (21/2). Prosesi sertijab yang 
digelar di halaman Mapolres Maluku 
Tenggara Barat ini dihadiri para PJU 
Polres Maluku Tenggara Barat,Pa- 
ra Brigadir Polres,Brimob Kompi 3 
Batalyon C dan Bhayangkari Cabang 
MTB. 

Jabatan Kasat Binmas diserahteri¬ 
makan dari Kompol Simon.A.Man- 
silety kepada Iptu Richardus Apalu 
Bana,S.Sos,S.H.M.H sedangkan 
jabatan Kapolsek Tanimbar Selatan 
yang dijabat Iptu Richardus Apalu 
Bana,S.Sos,S.H.M.H diserahkan ke¬ 
pada Iptu Yogie Gultom,S.Tk. 

Kapolres Maluku Tenggara Barat 
dalam amanatnya mengatakan 
mutasi jabatan di lingkungan Pol¬ 
ri merupakan sesuatu yang biasa 
dilakukan. Selain penyegaran dan 
kebutuhan organisasi, mutasi juga 
untuk pengembangan karier yang 
bersangkutan. 

Kapolres meminta kepada seluruh 
pejabat baru untuk segera menye¬ 
suaikan diri di tempat tugasnya 
masing-masing. Kapolres juga 
mengingatkan untuk meningkatkan 
kekompakan dan sinergitas dengan 


instansi samping. 

Dia juga meminta para pejabat di 
Polres Maluku Tenggara Barat un¬ 
tuk meningkatkan kerja sama dan 
kordinasi dengan seluruh elemen 
masyarakat. Upaya ini diperlukan 
untuk menjaga situasi kamtibmas 
yang kondusif. 

“Saya yakin pejabat baru akan 
mampu dan bahkan lebih dalam 
pelaksanaan tugas. Sekali lagi, saya 
mengingatkan untuk meningkatkan 
kekompakan dan sinergitas dengan 
instansi samping dan seluruh elemen 
masyarakat dalam menjaga situasi 
kamtibmas yang kondusif. 

Kepada pejabat lama Kompol Si- 
mon.A.Mansilety Beserta Ibu, Ka¬ 
polres mengucapkan terima kasih 
atas sumbangsih yang telah dilak¬ 
sanakan. “Jikalau bisa saya akan 
mengusulkan untuk ditambah 2 
tahun lagi bertugas bagi Kompol 
Simon A. Mansilety. Ia adalah seo¬ 
rang Bhayangkara yang hebat,mulai 
menjadi anggota Polri sampi dengan 
memasuki masa purna bhakti ma¬ 
sih tetap setia dan semangat dalam 
mengemban tugas Negara,sekali lagi 
terima kasih Kompol Simon.A.Man- 
silety,” ucap Kapolres 

Usai melaksanakan sertijab, 
dilanjutkan dengan jabatan tan¬ 
gan dan foto bersama. (L02) 


9 Gempa Goncang Tanimbar Hingga 20 Februari 



SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Malukutauan akti¬ 
vitas gempabumi sebanyak 9 kali 
sejak Jumat (14/02) hingga Kamis 
(20/02/2020) di sekitar wilayah 
kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki, George R A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc bahwa berdasarkan mag- 
nitude terdapat 0 kejadian gempabu¬ 
mi dengan magnitude kecil kurang 
dari 3,0 SR, 8 fcjadian gempabumi 
dengan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan I kejadian 
gempabumi dengan magnitude besar 
sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 2 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 
kurang dari 60 km, 7 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 0 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km serta ti¬ 
dak ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang terjadi 
para periode tersebut didominasi 
oleh gempabumi dengan kedala¬ 
man menengah. Pada umumnya 
gempabumi yang terjadi di sekitar 


Laut Banda terjadi pada keda¬ 
laman menengah hingga dalam 
yang diduga bersumber dari 
aktivitas zona subduksi di Sela¬ 
tan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia 
Australia yang menunjam terh¬ 
adap Lempeng Benua Eurasia. 
Sedangkan untuk gempabu¬ 
mi dangkal dan lokal di sekitar 
Tanimbar diduga disebabkan 
oleh adanya aktivitas sesar lo¬ 
kal, yaitu Sesar Tanimbar. (LOI) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



























TANIMBAR RAYA 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


3 sfeLcsIlsmiiiimlkm 


Kapolres Pamit Kepada Tokoh Agama di Tanimbar 



SAUMLAKI - - Di akhir masa 
jabatannya sebagai Kepala Kepoli¬ 
sian Resort (Kapolres) Maluku 
Tenggara Barat (MTB) di Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar, AKBP 
Andre Sukendar,S.LK melakukan 
kunjungan door to door dengan 
mendatangi sejumlah tokoh agama 
pada Sabtu (22/2). 

Kunjungan Kapolres diawali 
dengan mendatangi Ketua Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Tanimbar 
H.Tamsil Herman, Wakil Uskup 
Wilayah Tanimbar dan Malu¬ 
ku Barat Daya (MBD) RD Simon 
Petrus Matruty, pr, Ketua Majelis 
Pekerja Klasis Gereja Protestan 
Maluku (GPM) Tanimbar Selatan 
(Tansel) Pdt.NyL.Rangkoratat,S. 
Th, Ketua Umat Budha, Edi Santo- 
so dan Ketua Umat Hindu I Kadek 
Audi Widiasmara. 

Maksud dari kunjungan tersebut 
adalah untuk silaturahmi sebelum 
dipindahtugaskan ke Polres Seram 
Bagian Timur (SBT). Pada kesem¬ 
patan tersebut. Kapolres Suken- 
dar berterimakasih kepada para 
tokoh agama yang sudah banyak 
membantu dan bersinergi selama 
melaksanakan tugas selama 1 ta¬ 
hun di Tanimbar. 

“Kami dan keluarga sangat ber¬ 
terima kasih atas bantuan semua 
pihak dalam pelaksanaan tugas di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
dan memohon maaf yang sebe¬ 
sar-besarnya apabila ada kekuran¬ 
gan selama kami menjabat selaku 
Kapolres Maluku Tenggara Barat. 
Selanjutnya Saya mohon doanya 
untuk diberikan kelancaran di 
tempat tugas yang baru yaitu men¬ 
jadi Kapolres Seram Bagian Timur 
dan Saya berharap silaturahmi ini 
akan tetap terus terjaga,” pung- 


kasnya. 

Sementara itu para tokoh agama 
juga mengucapkan terima kasih 
atas pengabdian yang diberikan 
Kapolres Sukendar baik itu dalam 
bentuk pengamanan pada hari- 
hari besar keagamaan maupun ke¬ 
giatan keagamaan lainnya yang su¬ 
dah berlangsung aman dan lancar. 

Sebelumnya pada Jumat (21/2) 
Kapolres juga pamit di hadapan 
jamaah usai salat Jumat di Masjid 
An-Nur Saumlaki. Ia pamit kepa¬ 
da pra jamaah dengan menyatakan 


dirinya akan melaksanakan tugas 
yang tertuang dalam Surat Tele¬ 
gram Kapolri Nomor : ST/388/II/ 
Kep/2020 pertanggal 2 Februari 
2020. 

"Berkaitan dengan akan kepinda- 
han saya ke Seram Bagian Timur, 
maka saya menyampaikan per¬ 
mohonan maaf kepada seluruh 
jamaah,” kata AKBP Andre Suken¬ 
dar. 

Sebagai Kapolres MTB sela¬ 
ma satu tahun lebih, atau sejak 
2018 lalu, AKBP Andre Sukend- 


ar,S.I.K,pun menyampaikan rasa 
terima kasih atas bantuan mas¬ 
yarakat selama ini. Sebab tanpa 
bantun dari seluruh pihak maka 
proses pengamanan maupun kegia¬ 
tan di wilayah Kepulauan Tanim¬ 
bar ini tak berjalan dengan baik. 

"Terima kasih bantuannya sela¬ 
ma ini, karena atas kerja samanya, 
tugas kami di Polres Maluku Teng¬ 
gara Barat dapat berjalan dengan 
baik dan situasi Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar tetap kondusif 
sampai saat ini,” tuturnya. (MU) 


26 Mahasiswa STIAS Jalani KKN 


STIAS Harus Kenali Dunia Perpajakan 



SAUMLAKI - Sekolah Ting¬ 
gi Ilmu Administrasi Saumla¬ 
ki (STIAS) yang bernaung pada 
Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun 
Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar- 
melepas 26 mahasiswa dalam kegia¬ 
tan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 
Selasa (18/2). 

Menurut Ketua STIAS Amtai 
Aluslan, S.IR, M.Si hal itu dilaku¬ 
kan guna mewujudkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan 
artinya belajar seumur hidup, pe¬ 
nelitian artinya melihat fenome¬ 
na-fenomena sosial yang terjadi di 
tengah masyarakat dan pengabdian 
kepada masyarakat. “Ini adalah satu 
satu kegiatan untuk mewujudkan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yai¬ 
tu pengabdian kepada masyarakat 
melalui kegiatan KKN mahasiswa 
tahun akademik 2019/2020,” ujar dia 
usai kegiatan tersebut. 

Amtai Aluslan mengatakan alasan 


pihaknya memilih tema ‘Bergerak 
Dari Dan Menuju Desa pada ke¬ 
giatan itu karena desa telah menjadi 
pusat perhatian dengan Dana Desa 
(DD), sehingga mahasiswa KKN 
dituntut mempunyai empat kemam¬ 
puan, diantaranya harus mampu 
bergaul dengan masyarakat desa, 
harus belajar dengan masyarakat 
desa, dituntut untuk bekerja bersa¬ 
ma masyarakat desa dan mempu- 
nyau komitmen serta konsep untuk 
berdesa. 

Kegiatan yang terintegrasi dengan 
kurikulum STIAS ditempatkan pada 
empat lokasi, yaitu di Desa Atubul 
Dol Kecamatan Wertamrian, Desa 
Wermatan Kecamatan Wermaktian, 
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku 
Tenggara Barat (MTB) dan Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsul¬ 
tasi Perpajakan (KP2KP) Saumlaki 
serta satu lokasi di kampus STIAS 
bagi mahasiswa yang berprofesi se¬ 
bagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 
“Dengan prinsip ini maka sasaran 
yang kami harapkan adalah desa 
tersebut bisa menjadi desa yang 
mandiri dalam ekonomi dan admin¬ 
istrasinya serta diharapkan juga desa 
mempunyai program yang sustaina- 
bel ketika mahasiswa sudah mampu 
melaksanakan tugas dan tanggung- 
jawabnya selama kurang lebih sela¬ 
ma 40 hari di desa,” harapnya. (L02) 


SAUMLAKI - Kepala Kantor Pe¬ 
layanan Penyuluhan dan Konsul¬ 
tasi Perpajakan (KP2KP) Saumlaki 
di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Kukuh Hanna Prapanca ber¬ 
harap kepada mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Sekolah Ting¬ 
gi Ilmu Administrasi Saumlaki 
(STIAS) dapat lebih mengenal dun¬ 
ia administrasi perpajakan dengan 
langsung mempraktikkannya. 

“Bagi mahasiswa yang ditempat¬ 
kan untuk KKN di KP2KP Saum¬ 
laki dapat belajar mengenal dunia 
kerja dan administrasi sesungguhn¬ 
ya. Semoga pengalaman dan peneg- 
etahuan pada waktu KKN dapat 
menjadi pijakan ketika memasuki 
dunia pekerjaan nyata nantinya,” 
harap dia pada Jumat (21/02). 

Prapanca pun berterima kasih ke¬ 
pada pihak STIAS yang bernaung 


pada Yayasan Perguruan Ting¬ 
gi Rumpun Lelemuku Saumlaki 
(YPT-RLS) itu atas mempercaya¬ 
kan kepada pihaknya sebagai salah 
satu lokasi KKN dari mahasiswa. 

“Terima kasih atas kerjasama seki¬ 
an kali dengan STIAS yang telah 
berkenan menempatkan mahasiswa 
KKN di KP2KP Saumlaki,” ucapnya. 

Sebelumnya Ketua STIAS Amtai 
Aluslan, S.IR, M.Si mengatakan 
pihaknya menempatkan sebanyak 
26 mahasiswa KKN pada empat 
lokasi, yaitu di Desa Atubul Dol 
Kecamatan Wertamrian, Desa 
Wermatan Kecamatan Wermak¬ 
tian, Badan Pusat Statistik (BPS) 
Maluku Tenggara Barat (MTB) 
dan KP2KP Saumlaki serta satu 
lokasi di kampus STIAS bagi ma¬ 
hasiswa yang berprofesi sebagai 
Aparatur Sipil Negara (ASN). (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - 



@lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Ahmad Yani Rahawarin Resmi Jabat Sekda Maluku Tengara 



AMBON - Bupati Maluku Teng¬ 
gara (Malra) Muhamad Thaher 
Hanubun secara resmi melantik 
dan mengambil sumpah jabatan 
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku 
Tenggara kepada Ahmad Yani Ra¬ 
hawarin sebagai Sekda Defintif. 

Penantian panjang masyarakat 
dan Pemerintah Daerah (Pemda) 
Malra untuk memiliki Sekda defin¬ 
tif akhirnya terjawab sudah dengan 
dilantik dan diambil sumpah Ah¬ 


mad Yani Rahawarin sebagai Sekda 
yang berlangsung di Kimson Cent- 
en. Langgur, Senin (17/2). 

Pada kesempatan tersebut, Bu¬ 
pati Malra M. Thaher Hanubun 
menyampaikan bahwa, Pelantikan 
tersebut merupakan hal yang bia¬ 
sa dilaksanakan dalam sistem ma¬ 
najemen ASN dan sebagai imple¬ 
mentasi dari Ketentuan Pasal 127 
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai 


Negeri Sipil. 

Menurutnya, Pelantikan ini juga 
sekaligus sebagai implementa¬ 
si PERDA 04 Tahun 2019, ten¬ 
tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ma¬ 
luku Tenggara yang telah disahkan 
beberapa waktu yang lalu. Sekda 
adalah Jabatan yang sangat penting 
dan strategis dalam pengelolaan 
Pemerintahan. Bupati menjelas¬ 
kan, proses untuk menetapkan Sek¬ 
retaris Daerah tentu telah melewati 
Proses yang panjang dan sistematis 
sesuai ketentuan yang berlaku, 
dimulai dari pembentukan PAN- 
SEL, Seleksi Kompetensi, pen¬ 
gusulan 3 (Tiga) Terpilih hingga 
konsultasi dan koordinasi dengan 
Gubernur Maluku. 

Diakui bahwa proses yang pan¬ 
jang tersebut diperlukan guna 
menghasilkan Calon Sekretaris 
Daerah yang kompeten dan ber¬ 
integrasi serta dinilai mampu un¬ 
tuk menterjemahkan Kebijakan 
Daerah sebagaimana termuat RP- 
JMD 2018-2023. Sebelum penete- 
pan Sekda telah dilakukan Fit 
And Propertest oleh Tim Panitia 
Seleksi dan Tim Asesmen yang 
dilakukan secara terbuka untuk 
Jabatan Tinggi Pratama setara ja¬ 
batan structural Eselon II.a dan 
Il.b, khusus jabatan Sekda diselek¬ 
si dari delapan nama yang dinilai 


layak dan mampu untuk me¬ 
menuhi Jabatan Strategis tersebut. 

Terkait pelaksanaan Pelantikan 
dan Sumpah Jabatan orang nomor 
tiga di jajaran Birokrasi Pemda 
Malra ini. Bupati M. Thaher Ha¬ 
nubun mengatakan bahwa “Yang 
sempurna itu datang dari Tuhan, 
tetapi yang salah datang dari ma¬ 
nusia sendiri. Ditegaskan Bupati 
Malra M. Thaher Hanubun, Sek¬ 
da Difinitif yang dilantik saat ini 
ditetapkan melalui koordinasi 
intens dengan Gubernur Maluku 
berdasarkan hasil seleksi Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun. 

Ahmadyani Rahawarin sebel¬ 
umnya menjabat sebagai Kepala 
Dinas Pendapatan dan Keuangan 
Daerah Kabupaten Malra dan kini 
mejabat sebagai Sekretaris Daer¬ 
ah Kabupaten Malra. 

Turut hadir pada Acara Pelantikan 
tersebut diantaranya. Wakil Wa¬ 
likota Tual, Usman Tamnge, Ketua 
TP PKK Kabupaten Maluku Teng¬ 
gara, Eva E. Hanubun, Prof. Dr. 
Salmon E. M. Niharua dari Panitia 
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama Lingkup Pemerintah Ka¬ 
bupaten Maluku Tenggara, Forkop- 
imda. Anggota DPRD Provinsi 
Maluku, Anggota DPRD Malra, 
Pimpinan OPD, BUMN/BUMD, 
Para Rat dan Tokoh Agama. (K06) 


Rano Kamo Duking Revitalisasi Benteng Victoria 


AMBON - Anggota Komisi X 
DPR-RI, Rano Karno yang dikenal 
sebagai sosok pecinta budaya lewat 
film serial ternamanya “Si Doel Anak 
Sekolahan”, siap membantu Pemer¬ 
intah Kota (Pemkot) Ambon dalam 
mengatasi masalah revitalisasi Ben¬ 
teng Victoria serta relokasi Markas 
Kodam XVI/Pattimura. Menurutn¬ 
ya, dengan ditetapkannya Benteng 
Victoria sebagai salah satu cagar 
budaya nasional, maka sebagai bu¬ 
dayawan, dirinya sangat mendukung 
hal itu. Dan sangat tertarik untuk 
langsung menghadiri Rapat Den¬ 
gar Pendapat (RDP) antara komisi 
X dengan Pemerintah Kota Ambon 
dan tim, Kamis (20/2) di Jakarta. 

Dirinya mengakui, setelah mem¬ 
baca surat masuk dari Pemkot 
Ambon ke komisi, dirinya sangat 
antusias untuk mengikuti per¬ 
temuan dimaksud. Sebab ingin 
tahu langsung masalahnya, dan in¬ 
gin membantu mengatasi masalah 
tersebut. ‘’Saya ingin membantu 
mencarikan jalan keluar, sebab 
pasti, hal itu akan terbentur dengan 
anggaran yang cukup besar,” katan¬ 
ya saat RDP tersebut. 

Menurutnya, dengan penekanan 
pada budaya lokal dan sejarah 
untuk menarik wisatawan datang 
ke Indonesia, maka seharusnya, 
pemerintah bisa menjadikan per¬ 
soalan di Ambon menjadi prior- 
itas.‘’Saya siap mengawal proses 
ini. Kami kan bermitra dengan 
Kementerian Pendidikan dan Ke¬ 
budayaan. Hal ini akan kami jelas¬ 
kan sembari meminta penjelasan 
mengenai status cagar budaya Ben¬ 
teng Victoria di Ambon. Kami juga 
berkeinginan turun langsung meli¬ 


hat lokasi itu,” terang Rano Karno. 

Ditempat yang sama. Wakil Ketua 
(Waka) Komisi X DPR RI, Hetifah 
Sjaifudin yang memimpin RDP 
itu menyampaikan apresiasi dan 
rasa salutnya atas perjuangan yang 
sudah dilakukan Pemkot Ambon 
dan DPRD serta Kodam Pattimu- 
ra. ‘’lni semua sangat baik dengan 
mendatangi seluruh pemangku 
kepentingan. Kekompakan antara 
pemerintah dan DPRD Kota Am¬ 
bon adalah modal besar perjuan¬ 
gan ini kedepan,” kata Waka. 

Atas nama komisi, pihaknya siap 
mendukung secara serius masalah 
ini, dan akan sampaikan hal ini ke 
Mendikbud yang akan melakukan 
RDP pada hari ini juga. ‘’Kami 
akan minta ke Pak Menteri dan 
Dirjen Kebudayaan, agar penga¬ 
lihan benteng Victoria ke Pemkot 
Ambon dan alih fungsinya sebagai 
cagar budaya dapat jadi atensi khu¬ 
sus pihak Kementerian,” tegasnya. 

Waka menambahkan. Pihak 
Komisi X juga akan minta perhatian 
Menteri, karena menurutnya, ada 
kemungkinan saat penetapan ben¬ 
teng Victoria sebagai cagar budaya, 
ia belum menjabat sebagai Mendik- 
bud.Sementara itu, anggota komisi 
X lainnya, Arifin Djohar juga sam¬ 
paikan, dirinya melihat, banyak 
sekali bukti sejarah tentang benteng 
Victoria yang masih ada di Belanda. 

Olehnya, politisi Gerindra terse¬ 
but menyarankan tim kerja dapat 
meluangkan waktu ke Belanda guna 
mengambil semua dokumen tentang 
benteng Victoria yang ada disana, 
sehingga sejarah penting tentang per¬ 
juangan bangsa itu tidak hilang, dan 
dapat diketahui generasi saat ini. (LO1) 


Hanubun Serahkan Bansos ke 53 Disabilitas 


LANGGUR - Bupati Maluku Teng¬ 
gara, M. Thaher Hanubun menyer¬ 
ahkan Bantuan Jaminan Hidup dari 
Kementerian Sosial Republik In¬ 
donesia melalui Program Bantuan 
Disabilitas Tahun Anggaran 2019 
kepada 53 Orang Penyandang Dis¬ 
abilitas baik di dalam Panti Anak 
Berkebutuhan Khusus Bhakti Luhur 
dan di luar Panti, yang dilaksanakan 
di Panti Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) Bhakti Luhur Loon. 

Penyerahan Bantuan tersebut 
diserahkan secara simbolis berupa 
53 buku Rekening dan ATM kepa¬ 
da 26 Anak di Panti Bhakti Luhur 
Loon, 24 Anak di Panti Bhakti 
Luhur Cabang Flat di Ngefiut Atas 
dan 3 di luar Panti yaitu Ohoi Dian 
Pulau, Ohoi Faan dan Ohoi Let- 
man. Bantuan tersebut telah disal¬ 
urkan ke Rekening masing-masing 
Penerima Bantuan melalui Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 
Tual sebesar Rp. 300.000,-/bln per 
Anak Selama 12 Bulan, sehingga 
Total Rp. 3.600.000,- per Anak. 
Langgur, Rabu (19/2). 

Bupati Hanubun menjelaskan bah¬ 
wa Penyelenggaraan fosejahteraan 


Sosial bagi Penyandang Disabilitas 
bertujuan untuk memenuhi kebu¬ 
tuhan dasar Penyandang Disabilitas, 
menjamin pelaksanaan fungsi sosial 
Penyandang Disabilitas, meningkat¬ 
kan Kesejahteraan Sosial yang berm¬ 
artabat bagi Penyandang Disabilitas 
serta mewujudkan masyarakat in- 
klusi yang artinya pendekatan untuk 
membangun dan mengembangkan 
lingkungan yang terbuka, menga¬ 
jak masuk dan mengikutsertakan 
semua orang dengan berbagai latar 
belakang, karakteristik, kemampuan, 
status, kondisi, etnik, budaya, dll. 

Menurut dia terkait dengan bantu¬ 
an ini Pemda Malra akan tetap me¬ 
nempatkan bantuan bidang sosial 
sebagai salah satu sektor pemban¬ 
gunan daerah dalam rangka perce¬ 
patan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

Bupati berharap, dengan Bantuan 
yang juga difasilitasi Dinas Sosial 
Daerah Kabupaten Maluku Tengga¬ 
ra ini bisa dimanfaatkan dengan baik 
untuk kesejahteraan khususnya ke¬ 
pada Penyandang Disabilitas pener¬ 
ima bantuan ini sekaligus dapat 
mengurangi beban keluarga. (K06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































MALUKU RAYA 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


5 sfeLcsIlsmiiiimlkm 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - FEBRUARlj 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



voy 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

6 Februari 

23.00 WIT 

7 Februari 

02.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SENIN 

17 Februari 

05.00 WIT 

17 Februari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

VOY 02 

2 

KM LEUSER 

RABU 

12 Februari 

03.00 WIT 

12 Februari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 

VOY 02 



SABTU 

22 Februari 

09.00 WIT 

22 Februari 

12.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

VOY 02 

3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

13 Februari 

18.00 WIT 

13 Februari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 

VOY 04 



KAMIS 

27 Februari 

18.00 WIT 

27 Februari 

22.00 WIT 


VOY 05 



MINGGU 

16 Februari 

18.00 WIT 

16 Februari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON (PP) 

VOY 04 



MINGGU 

1 Maret 

18.00 WIT 

1 Maret 

22.00 WIT 


VOY 05 


KqK^Saiib]iiiAnakYatimdiMediatrixdanAlMaJnahAmb(Hi 



AMBON - Kapolda Maluku, Irjen 
Pol. Drs Baharudin Djafar, M.Si men¬ 
yantuni ratusan anak yatim-piatu 
dari panti asuhan yayasan Mediatriks 
dan pantai asuhan yayasan Al Madi¬ 
nah di kota Ambon. 

Kegiatan berbagi kasih itu, dilaku¬ 
kan dalam rangkan syukuran mema¬ 
suki rumah dinas kapolda Maluku, 
pasca dilantik Kapolri pertengahan 
Februari lalu. 

Orang nomor satu di Polda Maluku 
itu mengatakan, berbagi kasih den¬ 
gan anak yatim-piatu merupakan hal 
utama yang diperintah oleh semua 
agama termasuk Islam. 

“Semua agama di muka bumi 
ini mengajarkan kebaikan. Berb¬ 
agi kasih dengan sesama manu¬ 
sia apalagi terhadap anak yat¬ 
im-piatu dan kaum dhuafa atau 
kaum yang lemah,” kata Kapolda 


dikediamannya, Sabtu (24/02). 

Menurutnya, rumah dinas Kapolda 
adalah rumah rakyat, yang di ban¬ 
gun dengan uang rakyat, sehingga 
siapa saja berhak datang ke rumah 
Kapolda. “Nabi SAW mengatakan 
bahwa salah satu rumah yang mulia 
adalah rumah yang di dalamnya ada 
anak yatim-piatu atau rumah yang 
di masuki anak yatim piatu, mari sa¬ 
ma-sama kita banyak bersyukur atas 
apa yang telah Allah SWT berikan 
kepada kita saat ini,”tutur jenderal 
hobi berdakwah. 

Mantan Kapolda Sulawesi Barat ini 
berpesan, kepada seluruh anak ya¬ 
tim-piatu yang hadir agar selalu se¬ 
mangat dan tekun dalam belajar. 

“Lebih khusus lagi belajar ilmu ag¬ 
ama agar kedepan bisa menjadi ma¬ 
nusia yang bermanfaat bagi bangsa 
dan negara,” tutur Kapolda. (MU) 


Hidup Sehat Jadi Investasi Masa Depan 


Kapolres Malra Jadi Anak Adat Negeri Evav 


AMBON - Belum banyak orang 
menyadari bahwa investasi masa de¬ 
pan terbaik adalah hidup sehat dan 
bugar. “Dengan hidup sehat semuan¬ 
ya bisa kita lakukan,” demikian arah¬ 
an yang disampaikan Istri Wakil Gu¬ 
bernur Maluku, Beatrix Orno pada 
saat kegiatan Senam Senam bersama 
masyarakat Kota Ambon dan beber- 
aoa club yang tergabung dalam Ikatan 
Instruktur Senam dan Ikatan Jun Ma¬ 
luku (IKAIS IKAJUM) di Lapangan 
Polda, Tantui, Sabtu (22/02). 

Beberapa club senam yang turut 
dalam kegiatan yakni, Ongki Lovers, 
IPKJS Lapmer, IKAIS IKAJUM, Ari- 
ka Club, Lovenska Club, Hammer 
Gym Club. Dalam arahannya. Wakil 
Ketua TP PKK Provinsi Maluku ini 
memberikan apresiasi yang tinggi 
kepada IKAIS IKAJUM yang telah 
menggagas dan menyelenggarakan 
kegiatan senam bersama ini. “Sep¬ 
erti kata pepatah yang mengatakan, 
Mens Sana In Corpore Sano, yang 
artinya “didalam tubuh yang sehat, 
terdapat jiwa yang kuat, maka kita 
semua dituntut untuk harus menja¬ 
ga kesehatan tubuh. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan untuk menjaga 
kesehatan tubuh adalah dengan cara 
senam,” imbaunya. 

Menurutnya, senam adalah salah 
satu cabang olahraga yang mudah, 
terjangkau dan sehat, menjadi pili¬ 
han banyak masyarakat termasuk di 
Kota Ambon. “Dalam amatan saya di 
Kota Ambon senam sangat diminati 
baik secara individu ataupun secara 
berkelompok,” ungkap Beatrix. 

Dikatakannya, penyelenggaraan se¬ 
nam bersama yang dibuat oleh IKAIS 
IKAJUM ini, tentunya merupa¬ 
kan upaya kita bersama untuk aktif 


berolahraga dan menjaga kebugaran 
tubuh, sehingga jiwa kita pun akan 
sehat dan kuat. “Tugas pokok dan 
fungsi kita dapat dilaksanakan den¬ 
gan baik, jika kita sehat, pelayanan 
kepada keluarga dan masyarakat 
pastinya juga akan dapat terlaksana 
dengan baik. 

Disamping itu, kata dia, kegiatan 
senam bersama di saat ini, juga men¬ 
jadi sarana yang efektif, untuk mem¬ 
bangun relasi, menjalin silaturahmi 
dan mempererat sinergiatas diantara 
seluruh masyarakat Maluku di Kota 
Ambon. “Karena itu, saya minta agar 
hidup sehat harus dijadikan live style 
kita. Hidup sehat harus menjadi live 
style masyarakat Maluku, live style 
masyarakat Kota Ambon. Karena 
kesehatan merupakan aset berharga 
yang harus kita miliki, bahkan hal itu 
tidak bisa dinilai dengan uang sekali¬ 
pun,” imbaunya lagi. 

Beatrix lantas mengandaikan, jika 
diperhadapkan dengan pilihan, se¬ 
andainya, apakah mau menjadi ses¬ 
eorang yang kaya materil, namun 
sakit-saldtan, ataukah seorang yang 
berpendapatan cukup, namun memi¬ 
liki tubuh yang sehat wafahat? “Atas 
jawaban itu, saya sangat yakin, semua 
orang yang hadir disini sudah punya 
pilihan yang tepat. Karena itu, sekali 
lagi marilah kita semua budayakan 
hidup sehat. Biasakan olahraga ter¬ 
atur dengan menjadikannya sebagai 
sebuah pola hidup yang bisa dilaku¬ 
kan secara kontinyu,” ajak dia. 

Selebihnya, kegiatan ini, kata 
Betarix, sesungguhnya memiliki 
menfaat-manfaat lain, karena se¬ 
lain pesertanya bisa berolahraga 
menyehatkan tubuh, juga dapat ber¬ 
jumpa satu dengan yang lain.(POI) 


LANGGUR - Kepala Polisi Resort 
(Kapolres) Maluku Tenggara AKBP 
Indra Fadilla Siregar, dikuhkuhkan 
secara adat merupakan suatu ke¬ 
hormatan yang didapat Kapolres 
Malra karena gelar adat ini tidak 
diberikan sembarangan kepada sia- 
papun, namun karena dinilai oleh 
para Rat di Negeri Evav ini sangat 
layak untuk diberikan kepada Indra 
Fadilah Siregar Sebagai Keluarga 
Besar Kei. 

Pemberian Gelar Kepala Polisi 
Resort (Kapolres) Maluku Tengga¬ 
ra diangkat dan diterima sebagai 
Putera Kei melalui acara “Madivun 
Adat” oleh para Raja/Rat yang ber¬ 
langsung di kediaman Rat Famur 
Danar. Danar, Selasa (18/2) 

Prosesi tersebut diawali dengan 
penjemputan Kapolres Malra dan 
Isteri, Bupati Malra, Wakil Waliko¬ 
ta Tual, Forkopimda beserta rom¬ 
bongan oleh tokoh adat setempat. 
Khusus Kapolres Malra Indra Sire¬ 
gar dan Isteri menumpangi Belan 
Bel-Bel Nisyav, menuju kediaman 
Raja Danar. Pengukuhan adat Ka¬ 
polres Maluku Tenggara tersebut 
dilakukan oleh Dewan Adat Rat Ur 
Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei. 

Bupati Maluku Tenggara, M. Tha- 
her Hanubun pada kesempatan 
tersebut menjelaskan bahwa inisi¬ 
asi ini merupakan suatu gambaran 
akan kecintaan dan kerelaan Bapak 
Indra Fadillah Siregar untuk be¬ 
nar-benar menyatu dengan Mas¬ 
yarakat Kei. 

Lanjut Thaher Hanubun, Kelem¬ 
bagaan Adat dan Masyarakat Hu¬ 
kum Adat diakui dan dihormati 
dalam kedudukan sebagai mitra pe¬ 
merintah daerah. Berdasarkan UU 


Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pe¬ 
merintah Daerah mengamanatkan 
salah satu kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 
Penyelenggaraan urusan Pember¬ 
dayaan Masyarakat Desa adalah 
Pemberdayaan Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum Adat. 

Selain itu komitmen Bupati sela¬ 
lu dan senantiasa menjaga Kehar¬ 
monisan tiga tungku (Adat, Pe¬ 
merintah dan Agama) akan selalu 
diperjuangkan, termasuk peran 
yang akan dilaksanakan guna ke¬ 
lancaran pembangunan daerah ini. 

“penerimaan dan pengangka¬ 
tan Saudara Indra Fadillah Siregar 
menunjukan suatu penghormatan 
dan pengakuan yang sekaligus 
menggambarkan cinta dan kesatu¬ 
an dengan Masyarakat Kei. Ditam¬ 
bahkan Hanubun, Masyarakat Kei 
harus berbangga bahwa kehidupan 
kita sebagai suatu kesatuan mas¬ 
yarakat hukum adat diapresiasi dan 
benar-benar dihargai,” ungkap dia. 

Bupati menegaskan, hal ini harus 
menjadi refleksi bagi warga Kei un¬ 
tuk mampu mengembangkan nilai- 
nilai luhur adat-istiadat.. (K06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


Nurdin AbduUah dan Ijahjo Kiunolo Hadiri HUT Bami 


MAKASSAR - Puncak Peringatan 
Hari Jadi Kabupaten Barru ke 60 yang 
dipusatkan di Alun-alun Colliq Pujie. 
Kamis (20/2) dihadiri Gubernur Su¬ 
lawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan 
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo. 

Mereka bersama Bupati Barru, 
Suardi Saleh dan Pimpinan Pon¬ 
dok Pesantren (Ponpes) Darud 
Dawah Wal- Irsyad (DDI) Mang- 
koso, AGH Faried Wajedy start 
dari rumah jabatan Bupati ke loka¬ 
si acara di alun-alun. 

Nurdin bersama rombongan 
disambut Tarian Mappadendang, 
yang merupakan tarian pesta 
panen padi. Barru merupakan 
salah satu daerah penghasil beras 
utama di Sulsel. Hadir juga Pang¬ 
dam XIV Hasanuddin, Kapolda 
Sulsel dan Ketua DPRD Sulsel ser¬ 
ta Rektor Unhas. 

Pada Hut Kabupaten Barru akan 
diresmikan delapan megaproyek den¬ 
gan total anggaran Rp21 miliar. (P06) 



Pemkot Kupang MoU Transaksi Non Tunai 


Pengusaha di Sulsel Terima Trophy Proper 


KUPANG - Pemerintah Kota 
Kupang melalui Bagian Organi¬ 
sasi dan Bagian Kerjasama Sek¬ 
retariat Daerah Kota Kupang 
menyelenggarakan kegiatan pen¬ 
andatanganan perjanjian kinerja 
antara Wali Kota Kupang dengan 
pimpinan perangkat daerah lingk¬ 
up pemerintah Kota Kupang dan 
penandatanganan MoU Transak¬ 
si Non Tunai antara pemerintah 
kota Kupang dengan Bank NTT, 
Senin (17/2) bertempat di hotel 
Swiss Bellin - Kristal Kupang. 

Pada kegiatan kali ini Wali Kota 
Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu 
Kore, M.M., M.H., hadir mem¬ 
berikan sambutan dan melaku¬ 
kan penandatanganan dengan 
pimpinan perangkat daerah lingk¬ 
up pemerintah Kota Kupang dan 
Bank NTT. Turut hadir dalam ke¬ 
sempatan tersebut. Dirut Pemasa¬ 
ran Dana Bank NTT, Harry Al- 
exander Riwu Kaho, S.H., M.M., 
Dandim 1604 Kupang, Kol. Arh. 
I Made Kusuma Dhyana Graha, 
S.IR, Kepala BPN Kota Kupang, 
Fransiska Vivi Ganggas, S.H., 
Kepala BNN Kota Kupang, Lino 
Do Rasario Pereira,S.H., Penjabat 
Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus 
Wairata, M.Si., Para Asisten Sek¬ 
da Kota Kupang, para pimpinan 
perangkat daerah dan camat 
lingkup pemerintah Kota Kupang. 

Sesuai laporan panitia yang dis¬ 
ampaikan oleh Kepala Bagian 
Organisasi Setda Kota Kupang, 
Hasan Nirwana, S.H., M.Si., bah¬ 
wa tujuan kegiatan adalah sebagai 
wujud nyata komitmen antara 
penerima dan pemberi amanah 
untuk meningkatkan integritas, 
akuntabilitas, transparansi dan ki¬ 
nerja aparatur. 

Kegiatan ini juga diharapkan 
dapat menciptakan tolok ukur ki¬ 
nerja dasar evaluasi dan sebagai 
dasar penilaian keberhasilan/keg¬ 
agalan pencapaian tujuan, sasaran 
organisasi dan sebagai dasar pem¬ 
berian penghargaan dan sanksi. 
Selanjutnya kegiatan ini dapat 


dijadikan dasar bagi pemberi 
amanah untuk melakukan moni- 
toring, evaluasi dan supervise atas 
perkembangan atau kemajuan 
kinerja penerima amanah serta 
sebagai dasar dalam penetapan 
sasaran kinerja pegawai. 

Wali Kota Kupang mengapresi¬ 
asi kegiatan ini karena terdapat 
dua momen penting dan strategis 
yang dilaksanakan yaitu penan¬ 
datanganan perjanjian kinerja 
dan penandatanganan MoU den¬ 
gan Bank NTT. 

Menurutnya kegiatan ini khu¬ 
susnya perjanjian kinerja memi¬ 
liki esensi dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di Kota 
Kupang. Pada tahun ini pemer¬ 
intah Kota Kupang telah sedikit 
merevisi komponen-komponen 
dalam perjanjian kinerja dengan 
memasukkan beberapa indika¬ 
tor-indikator penting. “Ada be¬ 
berapa catatan penting yang perlu 
digarisbawahi diantaranya, target 
yang telah kita tetapkan bersama, 
dimana target harus dilaksanakan 
hingga tercapai, tanpa ada per¬ 
janjian kinerja maka target itu 
kadang-kadang cuma dilewati 
saja,” tutur Dr. Jefri Riwu Kore 

Indikator yang terdapat dalam 
perjanjian kinerja ini diharapkan 
Wali Kota Kupang untuk menjadi 
pemicu kinerja pegawai karena 
semuanya akan diukur berdasar¬ 
kan perjanjian tersebut. Disamp- 
ing itu Wali Kota Kupang mengu¬ 
capkan terima kasih kepada ASN 
Lingkup pemerintah Kota Kupang 
karena telah 100% melaporkan 
LHKPN yang adalah peningkatan 
dari tahun sebelumnya. 

Selanjutnya Dr. Jefri Riwu Kore 
juga menyampaikan ucapan teri¬ 
ma kasih kepada Bank NTT yang 
pada kesempatan tersebut hadir 
dan melaksanakan penandatan¬ 
ganan MoU Transaksi Non Tunai. 
Beliau berharap transaksi non tu¬ 
nai ini dapat memberikan kemu¬ 
dahan bagi konsumen dalam ber¬ 
transaksi di Kota Kupang.(K04) 


MAKASSAR - Berlangsung di 
Ruang Rapat Pimpinan Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan, Sela¬ 
sa, (18/2) Gubernur Sulsel, Nurdin 
Abdullah yang diwakili Sekretar¬ 
is Daerah, DR. Abdul Hayat Gani 
yang didampingi oleh Kepala Di¬ 
nas Lingkungan Hidup Prov. Sulsel 
bersama Kepala Balai Gakkum dan 
PSKL menyerahkan Trophy PROP¬ 
ER (Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan) 2019 dan sert¬ 
ifikat kepada perusahaan yang ber¬ 
prestasi lingkungan, baik klasifikasi 
peringkat hijau sebanyak 5 perusa¬ 
haan maupun terhadap 29 perusa¬ 
haan peringkat biru. 

Penyerahan Trophy PROPER ber¬ 
langsung dengan penuh semangat 
yang dihadiri sejumlah pimpinan 
perusahaan besar di Sulsel, Kepala 
Balai Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Wilayah Sulawesi, Kepala 
Balai Perhutanan Sosial dan Kemi¬ 
traan Lingkungan Wilayah Sulawesi. 

Hasil penilaian kinerja perusa¬ 
haan terhadap lingkungan yang 
ramah dan berkelanjutan di Su¬ 
lawesi Selatan tahun 2018-2019 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutan¬ 
an Nomor SK.1049/MENLHK/ 
SETJEN/PKL.4/12/2019 menetap¬ 
kan lima perusahaan memperoleh 
peringkat hijau, masing-masing 
PT. Vale Indonesia, tbk; PT Semen 
Tonasa, PT Pertamina DPPU Hasa¬ 
nuddin, PT Pertamina TBBM Palo- 
po, PT Pertamina TBBM Makassar 
dan sisanya sebanyak 29 perusahaan 
lainnya yang dapat peringkat biru. 

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah 
melalui Sekretaris Daerah, Abdul 
Hayat dalam sambutannya menga¬ 
takan bahwa memberikan ucapan 
selamat dan apresiasi kepada peru¬ 
sahaan yang telah dinyatakan berki¬ 
nerja baik terhadap pengelolaan 
lingkungan yang baik dan berkelan¬ 
jutan. Nurdin Abdullah meminta 
agar perusahaan yang ada di Sulsel 
terus berkonstribusi terhadap per¬ 
tumbuhan ekonomi daerah, mem¬ 
buka lapangan kerja dan ikut terus 


mendorong percepatan pembangu¬ 
nan di Sulsel. 

Kehadiran para perusahaan yang 
bergerak dalam berbagai bidang di 
sulsel itu turut mendorong hadirnya 
kesejahtraan masyarakat dan tak ka¬ 
lah pentingnya adalah menatakelo- 
la perusahaan dengan menjaga 
lingkungan yang ramah dan berke¬ 
lanjutan, ikut serta memperkuat 
pengelolaan pengembangan hayati 
dan pemberdayaan masyarakat. 
Bahkan pertumbuhan ekonomi sul¬ 
sel 7.2 persen diatas nasional 5.1 
persen serta inflasi diangka terken¬ 
dali 3.1 persen itu karena adanya 
konstribusi dari para investor yang 
bergerak dalam berbagai bidang di 
Sulsel, lanjut Abdul Hayat. 

Pada kesempatan itu juga. Kepa¬ 
la Dinas Lingkungan Hidup, Audi 
Hasdullah menjawab pertanyaan 
media mengatakan bahwa Award 
PROPER ini adalah anugerah ber- 
gensi bagi tatakelola usaha yang 
ramah lingkungan berkelanjutan, 
karena hasil proper itu diumum¬ 
kan ke ruang publik termasuk pas¬ 
ar sehingga usaha yang berprestasi 
lingkungan itu tidak saja dapat 
penghargaan dari pemerinrah tapi 
juga dapat penghargaan dari mas¬ 
yarakat dan pasar. 

Hasdullah meminta dan men¬ 
dorong kepada para perusahaan 
untuk naik kelas peringkat. Kita 
minta yang dapat merah naik jadi 
biru, naik jadi hijau dan sampai 
dapat top gold/emas PROPER. Kita 
akan terus melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap tatakelola 
usaha yang tidak hanya berorientasi 
profit semata tapi juga berorientasi 
lingkungan yang baik dan Berke¬ 
lanjutan, lanjut Hasdullah.. (P06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














TANAH PAPUA 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


7 sfeLcsIlsmiiiimlkm 


Yosina Troce Insyaf Resmi Diberhentikan Sebagai Wabup Sarmi 


JAYAPURA - Wakil Bupati Sarmi 
Yosina Troce Insyaf resmi diber¬ 
hentikan Mendagri, usai ditangkap 
tim Kejaksaan Agung dan Kejak¬ 
saan Negeri Jayapura, di Jakarta 
Selatan, Selasa (18/2). 

Pemberhentian tersebut tertuang 
dalam Surat Keputusan Mendagri 
Nomor 132.91-3846 Tahun 2019 
tentang pengesahan pemberhen¬ 
tian Wakil Bupati Sarmi Provinsi 
Papua, yang diserahkan Asisten 
Bidang Pemerintahan Sekda Pap¬ 
ua Doren Wakerkwa kepada Plh. 
Sekda Sarmi Flavius Yaas, Rabu 
(19/2), di Jayapura. “Saya secara 
resmi mewakili Gubernur Papua 
menyerahkan SK Pemberhentian 
Wakil Bupati Sarmi kepada Sekda 
Sarmi,” ucap Doren, disaksikan 
Kepala Biro Tata Pemerintah¬ 
an serta Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan jajaran. 

Doren berharap Sekda bersama 
Bupati Sarmi segera mendorong 
pelantikan wakil bupati yang baru 
dalam waktu yang tidak terlalu 
lama. Dengan begitu, diharapkan 
proses pemerintahan dan pemba¬ 


ngunan di wilayah tersebut, bisa 
berjalan sebagaimana mestinya. 

Sementara itu, Plh. Sekda Sarmi 
Flavius Yaas memastikan segera 
berkoordinasi dengan bupati untuk 
mendorong penunjukan calon wakil 
bupati Sarmi melalui DPRD. “Yang 
pasti kita akan serahkan SK pem¬ 
berhentian wakil bupati ini dulu ke¬ 
pada bupati untuk selanjutnya kita 
menunggu arahan pimpinan. Na¬ 
mun pada prinsipnya kita siap men¬ 
dorong agar penetapan wabup ini 
bisa secepatnya dilakukan melalui 
mekanisme dewan,” akunya. 

Diketahui, Yosina Troce Insyaf 
yang sebelumnya menyandang 
status tersangka korupsi pelaksa¬ 
na kegiatan pembangunan bend¬ 
ungan irigasi di SP II, Kabupaten 
Sarmi dengan kerugian negara se¬ 
nilai Rp2,28 miliar. 

Yosina ditangkap saat berada 
di LAvenue Apartemen kawasan 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 
Lalu diterbangkan ke Jayapu¬ 
ra guna menjalani masa tahan¬ 
an di Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Doyo, Sentani. (P02) 


Wakerkwa Tutup Orientasi DPRD Sarmi 


JAYAPURA - Orientasi Anggota 
Dewan perwakilan rakyat daerah 
kabupaten Sarmi periode 2019- 
2024 bekerja sama dengan Badan 
Pengembangan Sumberdaya Ma¬ 
nusia Provinsi Papua, dilakukan 
di Abe Green Hotel Jayapura 19 
hingga 23 Februari 2020. Kegiatan 
ini diikuti oleh 20 anggota DPRD 
Kabupaten sarmi Periode 2019- 
2024 dengan menghadirkan beber¬ 
apa pemateri yang di Paparkan oleh 
Bapeda,BNN dan BPKAD Provinsi 
Papua selama empat hari. Orientasi 
ini dibuka oleh Asisten satu Bidang 
Pemerintahan Setda provinsi Papua 
Doren Wakerkwa, (19/2). 

Dalam sambutannya Ia berpesan 
agar ke 20 Anggota DPRD kabu¬ 
paten Sarmi dapat Meresapi semua 
materi yang di berikan oleh penyaji 
materi,agar saat kembali ke Daerah 
dapat menerapkannya bagi kepent¬ 
ingan Rakyat yang diwakilinya. Juga 
yang Paling penting harus Kom¬ 
pak dengan Bupati bersama jaja¬ 
rannya untuk membangun Sarmi 
yang Lebih baik dari hari kemarin, 
hindari hal hal yang merugikan 
masyarakat,” ungkap Doren. 

Sementara itu Akhir dari masa 
Orientasi ke 20 Anggota DPRD 
Sarmi angkatan ke 18, Sabtu 22 Feb¬ 
ruari Mewakili Gubernur, Kepala 
Badan (BPSDM) Provinsi Papua 
Ariyoko A,F Rumaropen, SP, M.Eng 
menutup dengan Resmi Orentasi 
Anggota DPRD Sarmi. 

Dalam sambutannya Ia member¬ 
ikan Apresiasi atas komitmen Para 
Anggota DPRD yang dengan penuh 
semangat mengikuti seluruh taha¬ 
pan pembelajaran selama kegiatan 
orientasi,hal ini mencerminkan 
pemahaman dan sikap menghargai 
Upaya yang di lakukan pemerintah 
dalam rangka pembinaan,dan pen¬ 
ingkatan sumber daya manusia khu¬ 
susnya anggota Dewan perwakilan 
rakyat daerah kabupaten Sarmi. 

Ari juga menyampaikan kiranya 


dengan waktu yang sangat singkat 
dan dengan segala keterbatasan 
yang ada dapat di manfaatkan se¬ 
baik baiknya, kami sadari bawah 
tuntutan tugas dan tanggung jawab 
Anggota dewan kedepan sangat 
berat sebagai wakil rakyat untuk 
menyuarakan Aspirasi masyarakat 
yang mereka wakili untuk itu den¬ 
gan Bekal materi yang telah di 
Peroleh dalam Orentasi selama 
Empat hari yang di lakukan Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manu- 
sia(BPSDM) Provinsi Papua beker¬ 
ja sama dengan Sekretariat Dewan 
perwakilan rakyat kabupaten Sarmi 
dapat menjadi bekal saat Bekerja 
melayani Masyarakat nantinya. 

Tambahnya anggota dewan di tun¬ 
tut untuk selalu bersinergi dengan 
Kepala daerah dalam merumuskan 
dan mengimplementasikan beber¬ 
apa kebijakan pemerintahan pem¬ 
bangunan dan pembinaan kemas¬ 
yarakatan di daerah. 

Dikatakan tugas dan fungsi An¬ 
ggota dewan sangat strategis dan 
kongres dalam pola pemerintahan 
pembangunan serta pembinaan ke¬ 
masyarakatan maka orientasi ini 
merupakan langkah awal bagi ke 
20 Wakil Rakyat untuk terus bela¬ 
jar meningkatkan kompetensi agar 
dapat melaksanakan tugas secara 
profesional dan tingkat kan pro- 
porsionalisme, ini menjedi acuan 
orientasi sebagai mana para ang¬ 
gota dewan dapat mengetahui dan 
memahami tugas dan fungsi serta 
tanggung jawab nya,baik sebagai 
unsur pemerintah daerah maupun 
kedudukan nya sebagai wakil ral^^at. 

“Untuk itu diharapkan wakil rakyat 
memiliki integritas yang tinggi terha¬ 
dap tugas-tugas dan pengabdian ke¬ 
pada masyarakat bangsa dan negara, 
perlu juga memperoleh kinerja Pe¬ 
merintahan yang baik dan benar serta 
berwibawa guna mewujudkan pemer¬ 
intahan yang baik melalui peningka¬ 
tan profesionalisme,” tutup dia. (P02) 



Hery Naap Diingatkan Tetapkan Wabup Baru 


JAYAPURA - Bupati Biak Hery 
Ario Naap diingatkan untuk segera 
mendorong penetapan wakil bupa¬ 
ti setempat, sepeninggal Alm. Ne- 
hemia Wospakrik MM yang mang¬ 
kat pada 2018 lalu. 

Asisten Bidang Pemerintahan Sek¬ 
da Papua Doren Wakerkwa minta 
agar penetapan wakil bupati Biak 
yang baru, tak ditunda-tunda. Se¬ 
bab akan mendapat penilaian bu¬ 
ruk dari masyarakat. “Sekda atas 
nama Gubernur Papua kan sudah 
menyurat ke Bupati Biak supaya 
proses rekrutmen wakil bupati 
segera dilaksanakan. Artinya, tidak 
boleh pemerintah (Biak) berlama-la¬ 
ma. Harus mempercepat (penetapan 
wakil bupati) karena jika lama-lama 
akan dicurigai masyarakat,” ucap ia 
di Jayapura, Rabu (19/2). 

Dia tambahkan, penunjukan wakil 


bupati yang baru sangat penting un¬ 
tuk menunjang pemerintahan dan 
pembangunan di Biak. 

Oleh sebab itu, dia berharap per¬ 
nyataan ini dapat segera direspon 
pemda dan DPRD setempat, supaya 
tidak terjadi kekosongan jabatan 
dalam waktu yang lama di kabupat¬ 
en itu. 

Gubernur Papua Lukas Enembe 
dalam beberapa kesempatan se¬ 
benarnya telah menginstruksikan 
Bupati Biak Herry Ario Naap un¬ 
tuk segera mendorong pengisian 
jabatan wakil bupati Biak. Hanya 
saja dia meminta agar pengisian ja¬ 
batan wakil bupati tak boleh dilaku¬ 
kan atas dasar keinginan bupati 
semata atau pihak tertentu. Pengi¬ 
sian jabatan wajib mengacu kepa¬ 
da aturan dan ketentuan perun- 
dang-undangan yang berlaku. (P02) 


Komisi X DPRD RI Pantau Pembangunan Venue PON 


JAYAPURA - Komisi X DPR RI 
membidangi pendidikan, olahra¬ 
ga dan sejarah, Jumat (21/2/2020), 
menyambangi Kota dan Kabupaten 
Jayapura, Papua, memantau progres 
pembangunan venue PON XX 2020. 

Tim yang dipimpin Wakil Ket¬ 
ua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri 
Faqih, diterima Sekda Papua Hery 
Dosinaen yang saat itu didampingi 
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda 
(Disorda) Papua Alex Kapisa serta 
Sekretaris Disorda Idris Salama. 

Usai peninjauan. Wakil Ketua 
Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faq- 
ih mengapresiasi semangat Pem- 
prov Papua dalam mempersiapkan 
pembangunan venue PON XX 
2020. Ia pun bersama tim DPR RI 
mendorong agar pelaksanaan iven 
empat tahunan itu wajib sukses dan 
tak bisa ditawar-tawar lagi. 

“Bahkan kami di Komisi X DPR 
RI sudah membentuk Panita Ker¬ 
ja (Panja) yang bertugas menga¬ 
wasi pelaksanaan PON Papua agar 


sukses. Serta yang paling penting 
dilaksanakan di Papua dan bukan di 
tempat lain. Makanya, inilah alasan 
kenapa kami Komisi X DPR RI had¬ 
ir di Papua untuk mengawasi kiner¬ 
ja PB PON Papua mulai dari peny¬ 
iapan venue ppertandingan, wisma 
atlet, tempat penginapan atlet dan 
ofisial. Kemudian SDM pendukung, 
relawan dan keamanan. Supaya 
semua yang datang saat PON ini 
merasa nyaman,” kata ia. 

Sementara yang tak kalah penting, 
tambah ia, pelak^sanaan PON wajib 
memberi benefit bagi masyarakat 
pelaku ekonomi kreatif di Papua. 
Sebab sangat disayangkan bila mas¬ 
yarakat tak mendapat untung dari 
pelaksanaan PON Papua tersebut. 

Sekda Papua Hery Dosinaen men¬ 
gatakan persiapan pembangunaan 
venue di empat klaster menunju- 
kan progres yang baik. Dia pastikan 
pada Juli 2020 mendatang, seluruh 
venue akan tuntas dibangun den¬ 
gan dukungan semua pihak. (P02 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Heri Subakri Raup Untung Jualan Jajanan Jadul 


JAKARTA - Jajanan dan mainan 
era 1990-an bisa dibilang hampir 
punah. Tapi melalui tangan Hery 
Subakri (28), produk-produk untuk 
anak-anak yang tumbuh di era se¬ 
belum milenium kembali muncul ke 
publik dan menjadi peluang bisnis 
yang menggiurkan. Ia cukup jeli me¬ 
manfaatkan peluang. Generasi 90-an 
tentu masih memiliki ikatan untuk 
barang-barang yang menemani mer¬ 
eka saat kecil. Terlebih lagi, generasi 
tersebut kini masuk ke usia produktif 
dan memiliki penghasilan. 

Demi mengingat kembali masa kecil, 
mereka tentu rela membeli barang-ba¬ 
rang 90-an. Apalagi anak-anak kecil 
di era 90-an memiliki banyak jenis 
permainan dan jajanan. Masa itu, be¬ 
lum ada sentuhan teknologi secanggih 
sekarang yang membuat anak-anak si¬ 
buk sendiri di rumah. Hery mengaku 
awalnya sangat gemar berburu jajanan 
jadul. Dia juga gemar mengoleksi ba¬ 
rang-barang jadul. “Terus saya melihat 
ada potensi, kalau jualan jajanan ikonik 
90-an ini menjanjikan. Dan pada tang¬ 
gal 16 Mei 2016 mulai lah saya men¬ 
jajakan jajanan jadul ke temen saya,” 
ujarnya di Jakarta, Rabu (29/1). 

Hery yang tinggal di Yogyakarta 
rela keluar masuk pasar dan toko- 
toko demi mencari barang-barang 
era 90-an. Modal awal yang dia ha¬ 
biskan untuk belanja sekitar Rp 100- 
300 ribu. “Saya berburu. Benar-benar 
mencari. Bertanya dari satu toko ke 
toko lain dari satu pasar ke pasar 
lainnya. Dari yang benar-benar min¬ 
im info, nggak tau yang jual dimana. 


sampai mendapatkan orang yang 
bisa jadi supplier,” tambahnya. 

Tak hanya berburu di Yogyakarta, 
Hery juga mencari hingga luar kota. 
Semua barang 90-an yang didapat 
awalnya dia tawarkan ke teman-teman 
kantornya. Merasa yakin, akhirnya dia 
mencoba menawarkan melalui media 
sosial pribadi seperti Facebook dan 
Instagram. Setelah peminatnya cuk¬ 
up banyak, Hery kemudian membuat 
akun bisnis yang dia beri nama Cah 
90an YK. Dia juga menjual melalui 
marketplace seperti Shopee, Tokope- 
dia, Bukalapal dan OLX. 

Hery kini menjual begitu banyak 
jenis mainan dan jajan 90-an, mis¬ 
alnya pistol-pistolan, mainan terjun 
payung plastik, kapal othok-othok, 
balon tiup, barbie kertas, bola bekel, 
yoyo kayu, dan masih banyak lagi. 

Untuk jajanan tak kalah lengkap¬ 
nya, mulai dari coklat ayam jago, per¬ 
men karet, ciki, permen susu, coklat 
payung, dan masih banyak lagi. 
Produknya itu dijual dikisaran Rp 
1.000-35.000 untuk jajanan dan Rp 
500-25.000 untuk mainan. Deretan 
mainan dan jajanan ini tentu meng¬ 
ingatkan kembali ke era 90-an. 

Meski mengasyikkan, namun Hery 
mengaku bisnisnya memiliki tanta¬ 
ngan tersendiri. Dari segi bisnis, ket¬ 
ersediaan barang menjadi halangan. 
Sebab produksi dari barang-barang 
tak menentu. “Jadi saya harus perkira¬ 
kan akan menyetok seberapa banyak 
dan harus mencari ke beberapa lokasi 
untuk mencari suatu item. Tantangan 
lain adalah soal orangtua, orangtua 


Inovasi Sedotan Bisa Dimakan Dari Biji Nangka 


JAKARTA - Seiring dengan mening¬ 
katnya kesadaran atas menjaga 
lingkungan, penggunaan sedotan 
plastik semakin dihindari. Inovasi 
yang menciptakan pengganti sedotan 
plastik pun terus bermunculan. Ino¬ 
vasi yang paling baru saat ini adalah 
sedotan yang bisa dibuat dari biji buah 
nangka. Produk ini ditemukan oleh 
seorang pelajar sekolah menengah atas 
bernama Kevin Seca Widyatmodjo. 

Dia telah melakukan eksperimen 
tentang kemungkinan menggunakan 
biji buah nangka sebagai bahan dasar 
untuk memproduksi sedotan yang 
dapat terurai secara hayati, bahkan 
dapat dimakan setelah dipakai.“Sam- 
pai saat ini penggunaan produk 
sedotan yang dapat terurai secara 
hayati dan sekaligus dapat dimakan 
belum dimanfaatkan secara luas di 
Indonesia. Padahal dibandingkan 
dengan sedotan dari bahan kertas, 
sedotan ini merupakan solusi bagi 
bisnis minuman di Indonesia yang 
sedang disorot karena masih ban¬ 
yak menggunakan sedotan plastik,” 
terang Kevin dalam keterangan ter¬ 
tulis, Kamis (20/2/2020). 

Gagasan penelitian ini muncul 
pada akhir tahun lalu, ketika Kevin 
melakukan kajian pustaka tentang 
cara pembuatan produk-produk 
bioplastic yang dapat dikonsumsi. 
Bahan mentah dengan kandungan 
tepung atau pati dapat digunakan 
untuk memproduksi produk bioplas- 
tik. Pada saat bersamaan, Kevin juga 
menyadari bahwa biji buah Nangka 
ternyata mengandung cukup tepung 


atau pati. 

Berdasarkan kompilasi data terse¬ 
but, Kevin mengeksplorasi kemun¬ 
gkinan menciptakan sedotan yang 
dapat dimakan sekaligus dapat pula 
terurai secara hayati dengan mudah. 

Seluruh tahap eksperimen itu dia 
lakukan di rumahnya dengan meng¬ 
gunakan bahan-bahan yang tersedia 
bebas dan peralatan rumah tangga 
seadanya. Dua kategori eksperimen 
dilakukan, yaitu dengan penamba¬ 
han dan tanpa penambahan bahan 
bubuk rumput laut. 

Caranya, biji buah nangka yang 
menjadi bahan utama diolah men¬ 
jadi pati. Kemudian bahan lainnya 
yang diperlukan adalah gliserin, cuka 
dan air. Bubuk rumput laut kemudi¬ 
an ditambahkan untuk menentukan 
efek tampilan dan nuansa hasil akhir 
produk. Bubuk rumput laut ketika 
ditambahkan ternyata dapat mem¬ 
buat hasil akhir produk menjadi ti¬ 
dak lengket. Sehingga meningkatkan 
konsistensi bahan dan mempermu¬ 
dah dicetak menjadi produk sedotan. 

Sedotan yang dihasilkan dari ek¬ 
sperimen ini dapat terurai secara 
hayati. Karena semua bahan pem¬ 
buatannya berasal dari bahan baku 
yang dapat dimakan, maka pro- 
dulmya juga sangat mungkin un¬ 
tuk dimakan. Karena biaya bahan 
baku yang terjangkau, Kevin ber¬ 
harap dapat berupaya memproduk¬ 
si sedotan yang dapat dimakan ini 
secara luas, sehingga membantu 
mengurangi ketergantungan saat 
ini pada plastik sekali pakai.. (DTK) 


masih meremehkan dan tidak per¬ 
caya bahwa yang saya lakukan ini 
adalah sebuah bisnis,” tambahnya. 

Untungnya kompetitor dalam ranah 
usaha ini terbilang masih sedikit. Jika 
dicari di internet mungkin yang ber¬ 
jualan barang-barang 90-an bisa di¬ 
hitung jari. Hery juga yakin, meski 
barang jualannya sangat segmentasi, 
yakni hanya mereka yang kecilnya di 
era 90an, tapi dia yakin pembelinya 


rela membeli baranya tanpa pikir 
panjang. Sebab yang dia jual bukan 
hanya produk tapi kenangan. 

“Dan barangnya terbatas serta agak 
susah dicari. Jadi orang yang ingin beli, 
berapa pun harganya pasti dia berani 
beli seandainya saya pasang harga ma¬ 
hal. Selain itu barang jadid itu sangat 
khas, tak akan lekang oleh jaman. Wa¬ 
lau sudah bertahun-tahun masih ban¬ 
yak yang minat,” tambahhya. (DTK) 


TEKA TEKI SILANG #029 


MENDATAR 

1. Halilintar. 4. Buih. 6. Kerajaan Aru Palaka. 8. Tarian berpu¬ 
tar. 11. Restu. 13. Saran. 15. Buah yang rasanya pedas. 17. 
Buluh; bambu. 18. Kulit ikan. 20. Bilangan hampa. 21. Tatanan 
masyarakat Hindu India. 24. Pesta olahraga tingkat dunia. 27. 
Negara Persia. 28. Serat bahan karung. 30. Lembu. 31. Inpres 
Desa Tertinggal. 32. Bunda. 33. Ekspedisi Muatan Kapal Laut. 
35. Universitas Katolik (singkat). 37. Akal. 39. Pembeli tetap. 42. 
Kursi (Inggris). Doktoranda (singkat). 45. Negaranya Patrice Lu- 
mumba. 47. Kata ganti milik. 48. Diskonto. 51. Faham (politik/ag¬ 
ama). 53. Menarik agar dekat. 55. Simpanan surat-surat penting. 
57. Wali; orang suci. 58. Pemberitahuan. 59. Laut sempit. 

MENURUN 

1. Tanaman sawah. 2. Sepuluh (Inggris). 3. Bagian antar buku. 
4. Penerbangan Inggris. 5. Bangsa kuno India. 6. Pulau Dewa¬ 
ta. 7. Cemooh. 9. Persesuaian. 10. Rambut pada tengkuk sin¬ 
ga atau kuda. 12 Tindakan tidak bermoral. 14. Belai. 16. Suara 
rendah pria. 19. Bunyi. 22. Zat cair. 23. Sandiwara. 25. Agung. 
26. Terbitan. 27. Sesuai yang diinginkan. 28. Bnagunan pada 
puncak candi. 29. Dewi Padi (Jawa). 30. Ibadah shalat pada 
dinihari. 34. Meriam; mortir. 36. Ibukota Sulawesi Tenggara. 
38. Dua. 40. Banyaknya 144 buah barang. 41. Benih ikan ban¬ 
deng. 42. Usaha menemukan. 43. Cela. 45. Tidak meleset. 
46. Edan. 49. Pakar. 50. Gambar pada tubuh. 52. Nama planet. 
54. Kawal. 56. Telapak sepatu. 



1 


2 


3 


4 



5 








6 



7 





8 

9 


10 







11 

12 




13 


14 



15 


16 




1/ 




18 


19 






20 










21 

22 


23 



24 



25 





26 











H 


27 





28 


29 




30 





WT 

31 






32 





33 


34 



35 



36 



37 


38 














39 




40 


41 




42 


43 







H 



44 






45 



46 



47 




48 

49 



50 



51 


52 



.53 

54 








55 


56 







57 











58 





59 1 







www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































































































ANEKA RAGAM 

24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 

9 sfeLcBllsmiiiimlkm 


I 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #029 


KAN 6 PH 0 { Wm 


■*. 


Kangpho: Kangguru Pohon Mante! Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 



1 



1 



1 


1 




2 


3 


4 

1 

6 



3 


7 

1 

2 


1 





5 



1 




1 


1 

7 





1 


6 


1 


2 


S 


1 

S 

1 

3 




4 



2 

1 



1 




4 


1 

4 

1 



1 


8 

1 

8 






S 

1 






3 








4 

1 




3 

1 


1 

2 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


''i 

KANOPNC 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=— bareng Kangpho & Drawa! - 


i§fkolibn 







9 

8 


6 


1 


8 



4 






7 

5 

3 







6 




7 


1 

8 


1 

2 


6 

3 


9 

5 


2 




6 







6 

7 

5 






3 



9 


2 


5 


9 

2 






Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


—^eiieve /t or JVbt/* 


MlWnUBHM)»' 

tN WORtP — 

jjar 2.ze io\^ 
ANP \AJ 61 GH LESS-THAN 
A OiME 



UNflL 

Zo\^, 

ib PAHcefb0ua.V 
*iAPAN 

midnioit: 



2-10 


«)2020 Riploy Enlwrtalnineiit Inc. 


^OgNTteT LenziA MARSILI 

ANP HER FAMlLy 
Posegee» A motation 
•tHAT ewABLES -ThCM tO 
AlfAO&r NO PAtN 


^ Rqpiley’s-PeKSQ^atauT^^ 

“Burung Hummingbird adalah burung terkecil didunia. Dengan panjang tubuh 
hanya 6 cm dan berat hanya sebesar koin logam” 

“Hingga tahun 2015. menari ditempat umum setelah tengah malam adalah per¬ 
buatan melanggar hukum di Jepang.” 

“Ilmuan Letizia Marsili dan keluarganya memiliki mutasi gen yang membuat 
mereka tidak merasakan rasa sakit.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































































ANTAR BANGSA 


lo sfeLcsIlsiniiiimlkM 


Indonesia Siap 
Selenggarakan FIBA 2023 

Indonesia, bersama dengan Filipi¬ 
na dan Jepang, akan menjadi tuan 
rumah bersama untuk penyelengga¬ 
raan Piala Dunia Basket FIBA tahun 
2023 mendatang. Untuk itu. Presi¬ 
den Joko Widodo beserta jajaran ter¬ 
kait melakukan persiapan sejak dini 
untuk menyukseskan gelaran inter¬ 
nasional tersebut. 

Dalam rapat terbatas yang digelar di 
Kantor Presiden, Jakarta, pada Sela¬ 
sa, 18 Februari 2020, Kepala Negara 
mengatakan bahwa terpilihnya Indo¬ 
nesia sebagai tuan rumah penyeleng¬ 
garaan menandakan kepercayaan 
dunia internasional kepada Indone¬ 
sia. Hal tersebut harus dapat diman¬ 
faatkan betul oleh Indonesia dengan 
sebaik-baiknya. 

“Indonesia, Filipina, dan Jepang 
terpilih sebagai tuan rumah bersama 
Piala Dunia FIBA 2023. Ini merupa¬ 
kan kepercayaan dunia internasional 
kepada negara kita yang harus kita 
manfaatkan sebaik-baiknya,” kata 
Presiden. 

Terkait hal itu. Presiden meminta 
jajarannya untuk mulai menyiapkan 
aturan hukum atau regulasi sebagai 
dasar bagi penyelenggaraan Piala 
Dunia Basket 2023 mendatang di In¬ 
donesia. Selain itu, anggaran persia¬ 
pan dan penyelenggaraan juga harus 
dialokasikan sejak jauh hari. 

“Juga segera disiapkan dan bentuk 
organizing committee (OC)-nya 
yang menyiapkan rancangan kegia¬ 
tan secara komprehensif mulai dari 
perencanaan, penganggaran, kegia¬ 
tan pra-event termasuk keamanan 
dan pengamanan, kesehatan, dan 
lain-lainnya. Juga di dalamnya dalam 
rangka mempromosikan wajah baru 
Indonesia, memperkenalkan pari¬ 
wisata, dan lain-lain,” kata Presiden. 

Lebih jauh. Presiden juga ingin me¬ 
mastikan bahwa loka penyelengga¬ 
raan ajang empat tahunan tersebut di 
Indonesia dapat memenuhi standar 
yang telah ditetapkan oleh FIBA, ter¬ 
masuk fasilitas-fasilitas pendukung 
bagi publik selama penyelenggaraan 
berlangsung. 

Tentu saja Presiden Joko Widodo 
tak ingin hanya melihat kesuksesan 
penyelenggaraan Piala Dunia Basket 
2023 di Indonesia. Tak kalah pent¬ 
ing, tim nasional bola basket Indo¬ 
nesia juga dimintanya untuk segera 
disiapkan agar dapat berkompetisi 
dengan tim-tim nasional lainnya di 
masa mendatang. “Saya juga minta 
disiapkan persiapan untuk timnas 
bola basket yang tangguh dan ber¬ 
mental dalam rangka 2023 yang akan 
datang,” kata Presiden. 

Untuk diketahui, pada Juni 2017, 
Indonesia bersama dengan Filipina 
dan Jepang menjadi kandidat tuan 
rumah untuk penyelenggaraan ajang 
tersebut di tahun 2023. Ketiga nega¬ 
ra bersaing dengan kandidat lainnya, 
yakni Argentina dan Uruguay (tuan 
rumah bersama), Rusia, serta Turki. 
(ROl) 

AS Minta AMiiii Penerimaan 
Mahasiswa Via Kondcsi 

Banyak pendidik dan petugas 
penerimaan mahasiswa memper¬ 
tanyakan apakah penerimaan ma¬ 
hasiswa berdasarkan koneksi harus 
diakhiri. Yang lainnya mengatakan 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


cara penerimaan itu membantu 
mengumpulkan dana yang bisa digu¬ 
nakan untuk mahasiswa yang mem¬ 
butuhkan bantuan keuangan. 

Di Universitas Johns Hopkins di 
Baltimore, penerimaan mahasiswa 
karena koneksi, baru-baru ini diakh¬ 
iri. Rektor JHU Ronald J. Daniels 
mengatakan banyak lulusan John 
Hopkins sudah memiliki keunggu¬ 
lan sosial dan pendidikan. 

Institut Teknologi Massachusetts 
(MIT) dan Institut Teknologi Cal¬ 
ifornia belum pernah menerapkan 
penerimaan mahasiswa karena 
koneksi, demikian menurut kolom 
yang ditulis oleh Daniels untuk The 
Atlantic. 

University of California, Berkeley 
mengakhiri cara penerimaan ini 
pada 1990-an, kata Daniels. Univer¬ 
sitas dengan peringkat tinggi lainn¬ 
ya yang menghentikan penerimaan 
mahasiswa karena koneksi termasuk 
Universitas Oxford dan Universitas 
Cambridge di Inggris. 

Tetapi sebagian besar perguruan 
tinggi dan universitas menerus¬ 
kan praktek ini. Sebuah survei yang 
dilakukan oleh Inside Higher Edu- 
cation mendapati sekitar 42% petu¬ 
gas penerimaan di perguruan tinggi 
swasta dan universitas mengatakan 
penerimaan berdasarkan koneksi 
tetap menjadi faktor dalam peneri¬ 
maan. 

Di perguruan tinggi negeri, hanya 
6% yang melaporkan menggunakan 
koneksi sebagai faktor penerimaan. 

Universitas yang mengizinkan 
penerimaan berdasarkan koneksi 
mengatakan,mereka mengumpulkan 
lebih banyak dana jika mempertim¬ 
bangkan anak-anak para alumni, 
sebagaimana dilaporkan The Wash¬ 
ington Post. 

Dana tersebut pada akhirnya akan 
digunakan untuk membantu maha¬ 
siswa lain yang tidak mampu mem¬ 
bayar uang kuliah. Universitas John 
Hopkins melaporkan penghapusan 
penerimaan mahasiswa berdasarkan 
koneksi menghasilkan badan ma¬ 
hasiswa yang lebih beragam dengan 
kemampuan akademik yang tinggi, 
namun membutuhkan lebih banyak 
bantuan keuangan. 

Selain itu, mahasiswa yang orang 
tuanya mengenyam pendidikan per¬ 
guruan tinggi, lebih besar kemun¬ 
gkinannya akanmenyelesaikan gelar 
sarjana daripada mahasiswa yang 
orang tuanya tidak pernah kuliah. 

Pada tahun 2014, Kelompok 
Kepentingan Mahasiswa untuk 
Penerimaan yang Adil (SFFA) me¬ 
layangkan gugatan hukum terhadap 
Universitas Harvard. Mereka men¬ 
gatakan warga Amerika keturunan 
Asia tidak dievaluasi secara adil. 
SSFA mengatakan Harvard condong 
menerima mahasiswa kulit hitam 
dan hispanik dengan nilai lebih 
rendah. 

Di pengadilan, seorang dekan Uni¬ 
versitas Harvard mengatakan pent¬ 
ing bagi kampusnya untuk meng¬ 
utamakan anak-anak alumniagar 
mahasiswa “yang lebih banyak pen¬ 
galaman dengan Harvard”berbaur 
dengan “mahasiswa lainnya yang 
tidak terlampau mengenal Harvard.” 

Menyatukan kelompok-kelompok 
siswa yang berbeda ini, lanjutnya, 
akan menjadikan “mereka warga 


negara dan pemimpin warga yang 
lebih efektif bagi masyarakat.” 

Seorang haldm federal setuju, 
dan pada 2019 memutuskan kebi¬ 
jakan penerimaan mahasiswa ti¬ 
dak mendiskriminasi mahasiswa 
Asia-Amerika. 

Ketika SSFA mengatakan pihaknya 
mengajukan banding atas keputusan 
tersebut, organisasi dan pendirinya, 
Edward J. Blum, dikecam karena 
menggunakan strategi pengadilan 
ini untuk menghapuskan tindakan 
afirmatif. Blum dan SSFA tidak ber¬ 
hasil menggugat universitas lain atas 
klaim tindakan afirmatif serupa. 

Para pengguna media sosial Twit- 
ter sangat mendukung penghapu¬ 
san penerimaan mahasiswa karena 
koneksi di perguruan tinggi dan 
universitas AS. “Sangat bangga@ 
JohnsHopkins baru saja menghenti¬ 
kan penerimaan mahasiswa kerana 
koneksi,” tulis Yascha Mounk, asisten 
profesor di JHU School of Advanced 
Studies. 

Cuitan tersebut diposting kemba¬ 
li sebanyak 274 dan disukai 1.300 
orang. “Seperti pendapat (Presiden 
JHU) Ron Daniels, ini diperlukan jika 
universitas-universitas Amerika ingin 
memenuhi janji demokrasi mereka 
untuk menjadi tangga mobilitas bagi 
semua,” kata Mounk. (VOA) 

Jokowi Tinjau Simpang 
Susun Biang Bintang 

Selepas kunjungan kerja ke Provin¬ 
si Riau pada Jumat sore, 21 Feb¬ 
ruari 2020, Presiden Joko Widodo 
langsung bertolak menuju Provinsi 
Aceh. Pesawat Kepresidenan Indo¬ 
nesia-1 lepas landas dari Pangkalan 
TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota 
Pekanbaru, dan mendarat di Bandar 
Udara Internasional Sultan Iskandar 
Muda, Kabupaten Aceh Besar. 

Kepala Negara dan rombongan 
terbatas kemudian menuju Simpang 
Susun Biang Bintang yang merupa¬ 
kan seksi 4 dari ruas jalan tol Banda 
Aceh-Sigli yang menghubungkan 
Indrapuri dan Biang Bintang. Pem¬ 
bangunan jalan tol tersebut merupa¬ 
kan yang pertama di Provinsi Aceh 
dan direncanakan terhubung dengan 
jalan tol trans-Sumatera yang ber¬ 
mula dari Provinsi Lampung. 

“Tol dari Banda Aceh menuju Sigli 
ini 74 kilometer dan alhamdulillah 
pembebasan tanahnya berjalan den¬ 
gan baik. Biasanya proses konstruk¬ 
sinya yang terhenti di pembebasann¬ 
ya, tapi di sini pembebasannya cepat. 
Saya kira proses konstruksinya juga 
harus mengejar,” kata Presiden seti¬ 
banya di lokasi peninjauan. 

Presiden mengatakan bahwa cepat¬ 
nya proses pembebasan lahan untuk 
keperluan pembangunan tersebut 
disebabkan karena seluruh pihak 
terkait bekerja dengan sangat baik. 
Elemen pemerintah daerah, juga 
pelaksana kontraktor, memberikan 
penjelasan yang sangat baik kepada 
masyarakat terkait manfaat pemba¬ 
ngunan jalan tol tersebut bagi mas¬ 
yarakat setempat. 

Sebelumnya di Provinsi Riau, Pres¬ 
iden juga meninjau perkembangan 
pembangunan jalan tol ruas Pekan- 
baru-Dumai. Secara umum, pem¬ 
bangunan ruas tol sepanjang 131,48 
kilometer tersebut telah mencapai 
kurang lebih 90 persen dan ditarget¬ 



kan selesai sebelum musim Lebaran 
2020 ini. 


Pengerjaan jalan tol trans-Sumat- 
era memang terus dikebut oleh pe¬ 
merintah. Pada November 2019 lalu. 
Presiden Joko Widodo telah meres¬ 
mikan jalan tol trans-Sumatera ruas 
Terbanggi Besar-Pematang Pang- 
gang-Kayu Agung yang merupakan 
ruas jalan tol terpanjang yang pernah 
diresmikan Presiden Jokowi hingga 
saat ini, yakni sepanjang 189,2 kilo¬ 
meter. Jalan tol di Provinsi Lampung 
tersebut nantinya akan disambung¬ 
kan dengan ruas jalan tol di Palem¬ 
bang dan akan mengurangi waktu 
tempuh secara signifikan. 

Presiden berharap agar pada tahun 
2024 mendatang, jalan tol trans-Su¬ 
matera yang menghubungkan Lam¬ 
pung hingga Aceh sudah dapat 
diselesaikan sehingga mempercepat 
mobilitas orang dan barang yang 
nantinya akan meningkatkan indeks 
daya saing Indonesia. 

Mendampingi Presiden dalam pen¬ 
injauan tersebut di antaranya Ment¬ 
eri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimuljono, Men¬ 
teri Dalam Negeri Tito Karnavian, 
Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepreside¬ 
nan Moeldoko, Plt. Gubernur Aceh 
Nova Iriansyah, Kepala Badan Pen¬ 
gatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan 
Direktur Utama PT Hutama Karya 
Bintang Perbowo. (ROl) 

Komunitas Lintas Agama 
di Dunia Bisnis ^ 

Lebih dari 20% perusahaan yang 
tercatat dalam Fortune 100 telah 
membentuk kelompok sumber daya 
karyawan berbasis agama, menurut 
kajian kantor berita Associated Press 
(AP). Sementara itu pada pekan lalu 
di Washington berlangsung konfer¬ 
ensi yang dihadiri pimpinan perusa¬ 
haan untuk memperluas kelompok 
tersebut. 

“Perusahaan Amerika berada pada 
titik kritis untuk memberi agama 
perhatian yang serupa dengan kat¬ 
egori keberagaman utama lainnya,” 
ujar Brian Grim, pendiri dan ketua 
Yayasan Kebebasan Beragama & 
Bisnis yang turut menjadi tuan ru¬ 
mah konferensi itu bersama jurusan 
Bisnis Busch Catholic University of 
America. 

Ada sedikit perusahaan yang telah 
lama membuat program agama di 
tempat kerja, seperti Tyson Foods 
yang berbasis di Arkansas. Perusa¬ 
haan itu menyediakan tim, terdiri 
dari lebih 90 pendeta, untuk meng¬ 
hibur dan memberi nasihat kepada 
karyawan di pabrik dan kantornya. 
Program itu dimulai pada tahun 
2000. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com 


@lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Namun, menurut Grim, sebagian 
besar perusahaan dalam puluhan ta¬ 
hun ini tidak banyak memberi per¬ 
hatian pada agama dalam program 
keberagaman atau inklusi mereka 
dibandingkan kategori lain seperti 
ras, etnis, jenis kelamin, orientasi 
seksual dan difabel. 

Grim adalah cendekiawan pada 
Religious Liberty Project (Proyek 
Kebebasan Beragama), Georgetown 
University Ia juga mantan peneliti 
senior pada Pew Research Center. 
Dari tahun 2015 hingga 2016, ia 
menjabat ketua dewan agenda glob¬ 
al peran agama Forum Ekonomi 
Dunia. 

Yayasan Grim, yang didirikan ta¬ 
hun 2014, baru-baru ini menun¬ 
taskan analisis terperinci yang me¬ 
meringkat perusahaan-perusahaan 
Fortune 100 berdasar komitmen 
mereka terhadap inklusi agama se¬ 
bagai bagian dari program-program 
itu. Sepuluh besar dalam pering¬ 
kat itu adalah perusahaan ternama 
Amerika, yaitu perusahaan induk 
Google, Alphabet, Intel, Tyson 
Foods, Target, Facebook, American 
Airlines, Apple, Dell, American Ex- 
press dan Goldman Sachs. 

Tyson mendapat poin untuk pro¬ 
gram imam; sebagian besar yang 
lain membentuk kelompok sumber 
daya karyawan antaragama tung¬ 
gal atau kelompok terpisah untuk 
agama-agama besar seperti Kris¬ 
ten, Islam, dan Yahudi. Kelompok 
antaragama Google, Inter Belief 
NetWork, memiliki divisi untuk ag¬ 
ama-agama itu dan umat Buddha, 
sedangkan Intel memiliki kelom¬ 
pok untuk agnostik dan ateis, serta 
kelompok-kelompok untuk agama 
besar. 

Seorang pimpinan pada dinas pa¬ 
jak Amerika, Internal Revenue Ser¬ 
vice, memiliki grup khusus untuk 
fundamentalis Kristen. 

Grim mengatakan beberapa pe¬ 
rusahaan terkenal lain -termasuk 
Walmart, perusahaan terbesar di 
Amerika- baru-baru ini memu¬ 
tuskan meluncurkan kelompok 
karyawan berbasis agama. 

Salah satu kelompok berbasis ag¬ 
ama yang tumbuh paling cepat, 
Faithforce, diluncurkan oleh Sales- 
force pada 2017. Pendirinya, Farah 
Siddiqui, mengatakan lebih dari 
2.600 karyawan mendaftar sejak saat 
itu, bergabung dengan 17 cabang re¬ 
gional di lima benua. 

Siddiqui, muslimah yang keluar¬ 
ganya berasal dari Pakistan, menga¬ 
takan kelompok itu kini mencakup 
Sikh, Hindu, penyembah berhala 
dan humanis, serta pengikut agama 
terbesar di Amerika. 

“Kami adalah kelompok yang san¬ 
gat inklusif,” cetusnya. “Jika seseo¬ 
rang memiliki sesuatu yang menarik 
untuk dibagikan, kami berbagi. Ti¬ 
dak ada dakwah.” 

Menurut Siddiqui, Faithforce, den¬ 
gan cara menyedihkan, membuk¬ 
tikan perlunya keberadaan kelom¬ 
pok itu setelah rangkaian serangan 
mematikan terhadap rumah-rumah 
ibadah, seperti di sinagoga Tree of 
Life di Pittsburgh, tiga gereja Kris¬ 
ten di Sri Lanka dan dua masjid di 
Selandia Baru. 

“Yang kami lakukan adalah men¬ 
dukung karyawan kami yang berag¬ 


ama itu untuk menunjukkan bahwa 
kita semua ada di sini untuk mere¬ 
ka,” katanya. 

Di Tyson Foods, tim imam men¬ 
cakup seorang Muslim, tetapi lebih 
banyak Kristen. Namun, direktur 
tim, Karen Diefendorf, mengatakan 
para imam dilatih untuk membuat 
nyaman karyawan dan keluarga 
mereka tanpa memandang agama. 

Diefendorf, yang pernah bertu¬ 
gas sebagai pendeta gereja United 
Methodist dan pendeta di Angkatan 
Darat Amerika Serikat, mengatakan 
ada perbedaan utama antara menja¬ 
di pendeta dan imam. 

Ia menuturkan, ketika menjadi 
pendeta, ia hanya mewakili denom¬ 
inasinya, tradisi agamanya. Sebagai 
penasihat spiritual, atau imam, ia 
bisa membantu orang-orang ber¬ 
latar belakang agama yang sangat 
berbeda. 

Seringkah, para imam itu dicari 
karyawan yang menghadapi mas¬ 
alah di tempat kerja atau di rumah, 
tetapi Diefendorf mengatakan an¬ 
ggota timnya terkadang bertindak 
proaktif, misalnya, mencari cara 
yang bijak untuk memberi sinyal 
kepada penyelia bahwa praktik ma¬ 
najemennya menimbulkan masalah 
bagi karyawan. 

Sarannya kepada perusahaan lain 
terkait tim imam: “Mendapatkan 
karyawan yang tepat sangat pent¬ 
ing.” “Anda harus mendapatkan 
orang yang matang, yang nyaman 
dengan agama mereka sendiri teta¬ 
pi tidak bertentangan secara spiri¬ 
tual dalam membiarkan orang lain 
mempraktikan agama mereka,” ka¬ 
tanya. 

Pelatihan teologis formal adalah 
aset, tetapi itu saja tidak cukup, tam¬ 
bahnya. Mereka, menurutnya, juga 
harus welas asih. 

Sejauh ini, gerakan agama di tem¬ 
pat kerja umumnya tidak mendapat 
kritik keras. Brian Grim bersusah 
payah menyatakan bahwa kelom¬ 
pok sumber daya karyawan berba¬ 
sis agama bukanlah ancaman bagi 
karyawan LGBTQ, dan sebalikn¬ 
ya harus dipandang sebagai tanda 
komitmen keseluruhan perusahaan 
terhadap keragaman dan inklusi. 

“Persepsi di luar sana, agama ada¬ 
lah topik yang berbahaya, tetapi be¬ 
berapa perusahaan telah mendapati 
sebaliknya, memperkuat hal-hal lain 
yang mereka pedulikan,” ujar Grim. 

Nick Fish, Presiden Ateis Amerika, 
mengatakan perusahaan yang mem¬ 
pertimbangkan inisiatif berbasis 
agama harus berusaha keras untuk 
memastikan mereka inklusif. “Men- 
ciptakan lingkungan kerja yang ti¬ 
dak melibatkan staf non-agama atau 
anggota agama minoritas adalah 
resep menuju bencana,” kata Nick 
Fish melalui email. 

Ia mendesak pengusaha yang se¬ 
dang mempertimbangkan tindakan 
semacam ini untuk memastikan 
bahwa tempat kerja mereka netral 
secara agama dan menyambut baik 
staf dan pelanggan dari agama apa 
pun, bahkan mereka yang tidak be¬ 
ragama.” (VOA) 

Radio Jadi Suara Bagi 
Perempuan di India 

Fareen adalah seorang perempuan 
muda yang bekerja sebagai peny¬ 


iar di Radio Mewat. Setiap kali dia 
menyapa para pendengar, ribuan 
perempuan menyimak. 

Fareen adalah suatu pengecualian 
di desa-desa patriarki yang may¬ 
oritas Muslim dimana perempuan 
dilarang bekerja, terlihat bersama 
laki-lald atau bahkan didengar¬ 
kan. Dia menghabiskan waktu ber¬ 
bulan-bulan untuk meyakinkan 
orangtuanya supaya mengijinkann- 
ya bekerja di radio. 

“Penduduk desa mengatakan ke¬ 
pada orangtua saya, ‘Kenapa tidak 
menikahkan puterinya? Dia tua 
sekali. Siapa yang akan menikahinya 
kalau dia bekerja?” ujar Fareen. 

Selama dua tahun berkarir di ra¬ 
dio, Fareen fokus pada isu-isu sep¬ 
erti kekerasan dalam rumah tangga. 
Dia menganggap dirinya lebih be¬ 
runtung dibandingkan perempuan 
muda lain. 

“Syukurlah saya belum menikah. 
Ada banyak suami yang tidak 
memiliki penghasilan, meninggal¬ 
kan isteri. Saya beritahu para isteri 
untuk mendengarkan program 
kami. Kami bisa membantu,” kata 
Fareen. 

Pesannya tidak hanya disampaikan 
lewat radio. Fareen melakukan apa 
yang tidak dilakukan perempuan 
lain disini --naik motor dengan 
seorang kolega laki-laki ke desa-de¬ 
sa dimana dia menyoroti kisah 
para perempuan yang menghadapi 
pelecehan. 

Di desa Ferozpur Namak, mereka 
mendengar kisah tentang seorang 
perempuan muda bernama Zeenat 
yang maju ke pengadilan dan me¬ 
menangkan uang ganti rugi 200 
dolar dari suaminya, yang mengab¬ 
aikannya. 

“Ketika saya mendatangi orang- 
orang, mereka minta saya mengam¬ 
bil sikap. Saya mendapat keberanian 
setelah mendengarkan program 
mengenai kekerasan terhadap per¬ 


11 sfeLcsIlsmiiiimlkm 


empuan,” kata Zeenat. 

Pertumbuhan pesat ponsel dalam 
beberapa tahun belakangan telah 
memperluas jangkauan radio. Per¬ 
empuan sering meminjam ponsel 
dari suami mereka untuk menden¬ 
gar radio. Dan mereka mulai berani 
mengajukan gugatan atau meminta 
mediasi. 

“Bagi para perempuan ini merupa¬ 
kan proses yang sangat memberday¬ 
akan karena radio adalah sesuatu 
yang memberikan privasi, keraha¬ 
siaan, dan memberi informasi yang 
bisa didengarkan ketika sedang 
sendirian,” kata Archana Kapoor, 
pendiri dan Direktur Radio Mewat. 

Perubahan telah terjadi, namun 
lamban. Mempekerjakan dan mem¬ 
pertahankan pekerja perempuan 
merupakan tantangan besar. Dari 
12 karyawan, hanya tiga yang per¬ 
empuan. 

“Kami pernah mempekerjakan 
beberapa perempuan yang sudah 
menikah. Tapi ketika suami mer¬ 
eka melihat mereka makan siang 
dengan kolega laki-laki, para suami 
itu langsung menyuruh mereka ber¬ 
henti,” kata Manajer Stasiun Radio 
Mewat Komal Sharma. 

Entah sampai kapan Fareen akan 
terus bekerja. Tapi bekerja di dalam 
Studio telah membuatnya semakin 
dekat dengan mimpi masa kecilnya 
yaitu menjadi seorang aktor. Dan 
kini dia punya tujuan baru. 

“Saya ingin membawa perubahan 
ke dalam keluarga yang akan saya 
nikahi. Anak-anak perempuan ha¬ 
rus bersekolah. Para perempuan 
yang dilecehkan harus mendapat 
keadilan dan menyadari hak-hak 
mereka,” kata Fareen. 

Bagi radio komunitas ini, tan¬ 
tangannya adalah untuk mey¬ 
akinkan lebih banyak perem¬ 
puan seperti Fareen bahwa 
mereka bisa mendobrak tantangan 
dan mengubah hidup mereka. (VOA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2767 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Sa u m laki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

t w i tte r. CO m/l e I e m u ku CO m 
issuu. com/lelemukucom 
reddit. com/r/lelemukucom 
facebook. com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku.business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


LELEMUKUGRAM 


UnglayKin Dukadta Atas Moiinggaliiya Asharff S&idair 


JAKARTA - Pembawa Acara 
Daniel Mananta mengungkapkan 
rasa dukacita atas meninggalnya 
Ashraf Sinclair yang merupakan 
suami dari Bunga Citra Lestari 
meninggal dunia di usia 40 tahun 
karena serangan jantung pada Sela¬ 
sa, 18 Februari 2020. 

“Sore kemarin di Pacific Place, 
gw ambil taxi untuk ke Indonesian 
Idol, dan ternyata Ashraf baru kel¬ 
uar dari taxi tersebut. Dia bilang, 
“bro, lo pasti mau ke RCTI ya!! 
Unge udah di sana, buruan, jangan 
telat! Have a good one bro!” Dan 
Gw gak pernah ngira, itu jadi kata2 
terakhir buat Ashraf ke gw,” tulis 
dia di media sosialnya. 

Daniel menuturkan kalau dirinya 
sangat bersedih hati saat mendengar 
kabar duka tersebut. Daniel menilai 
Ashraf Sinclair adalah orang yang 
sangat baik, sangat passionate se¬ 
bagai aktor dan entrepreneur, seo¬ 
rang suami yang menginspirasi dan 


ayah yang luar biasa. “Kita sama 
sama berdoa yah guys, untuk BCL 
Sinclair dan Noah Sinclair untuk 
kekuatan, ketabahan dan kesabaran 
di waktu yang sangat sulit ini. Rest 
in Peace Ashraf,” tutupnya. 

Ashraf Sinclair menghembuskan 
nafas terakhir dini hari pada pukul 
04.00 WIB. Ia lahir di London, 
Inggris, pada 18 September 1979. 
Adik dari model Aishah Sinclair ini 
mulai dikenal luas sejak berperan 
dalam film Gol dan Gincu (2005). 
Ashraf kemudian menikah den¬ 
gan BCL pada 8 November 2008 di 
Masjid Al Bina Senayan, Jakarta. 

Mereka dikaruniai seorang putra 
bernama Noah Sinclair. Ia kemu¬ 
dian melanjutkan karier aktingnya 
di Indonesia dengan membintangi 
film Saus Kacang (2008). Ashraf 
juga aktif berperan dalam sejumlah 
sinetron danqq FTV. Total su¬ 
dah 13 judul sinetron yang ia bin¬ 
tangi sejak 2008 hingga 2020. (L02) 




Nikld Belia Pamerkan Kehamilan Pertamanya 


WASHINGTON - Penggulat pro- 
fesional Amerika Serikat, Stepha- 
nie Nicole Garcia-Colace yang ter¬ 
kenal lewat nama panggung Nikki 
Belia terlihat sedang memamer¬ 
kan kehamilan pertamanya yang 
berjalan 16 minggu atau 4 bulan 
dengan menunjukkan foto selfi di 
depan cermin dengan perut yang 
mulai membesar. 

Sementara itu, diketahui kem- 
barannya Brie Belia pun tengah 
hamil anak kedua dengan umur 
kandungan yang sama dengann¬ 
ya. “Hallo bayi kecilku, hari ini 
16 minggu,” tulis Nikki di insta- 
gram pada Sabtu (22/2). ( (L02) 


HerminMakanuay Promosi Pariwisata Jayapura 


JAKARTA - Puteri Indone¬ 
sia Papua 2020, Hermin Rachel 
Makanuay akan mempromosikan 
pariwisata Kota Jayapura di Pemi¬ 
lihan Puteri Indonesia (PPI) 2020. 

Melalui rilis Yayasan Puteri In¬ 
donesia mengatakan bahwa Ra¬ 
chel dalam 2 tahun terakhir sangat 
fokus pada pariwisata Kota Jay¬ 
apura, yaitu dengan melakukan 
berbagai aktivitas bersama Ikatan 
Putra Putri Pariwisata Kota Jay¬ 
apura atau Tan Monj Port Numbay. 

Kegiatan yang dilakukan diantara- 
nya membantu mempromosikan 
pariwisata Kota Jayapura dan terlibat 
aktif dalam segala kegiatan kepari¬ 
wisataan pemerintah Kota Jayapura. 

Kumudian pada setahun ini. 


Rachel juga bergabung bersama 
organisasi “Genpi Kota Jayapura - 
Generasi Pesona Indonesia” yang 
fokus mengeksplor dan membantu 
perkembangan pariwisata Kota Jay¬ 
apura dibawah Binaan Kepala Di¬ 
nas Pariwisata Kota Jayapura. (L02) 



Hillary Masrin Ingin Tingkatkan Entas Kemiskinan 


JAKARTA - Puteri Indonesia DKI 
Jakarta 5 Tahun 2020, Hillary Mas¬ 
rin percaya meraih pendidikan yang 
berkualitas mampu mengentaskan 
kemiskinan di Indonesia. 

Menurut rilis dari YPI Hillary 
telah menjadi anggota aktif Hap- 
py Hearts Indonesia atau Yayasan 
Hati Gembira Indonesia, sebuah 
organisasi non-profit yang bertu¬ 
juan membangun kembali seko¬ 
lah-sekolah untuk anak-anak yang 
terkena dampak bencana alam dan 
masyarakat di daerah tertinggal. 


Hillary juga percaya akan pen¬ 
garuh pendidikan berkualitas ter¬ 
hadap pengentasan kemiskinan 
dan sebagai anggota aktif Happy 
Hearts Indonesia. 

Dirinya bersama anggota lain¬ 
nya juga bekerja sama dengan 
pemerintah daerah, organisa¬ 
si dan masyarakat untuk terli¬ 
bat dalam menyediakan sekolah 
yang aman dan layak untuk me¬ 
mastikan dukungan jangka pan¬ 
jang dan pengembangan sekolah 
dan masyarakat miskin. (L02) 


Putri Indonesia dari Pabar dan Malut 


JAKARTA - Puteri Indonesia 
Papua Barat 2020, Hivanly Sala- 
wane ingin menggunakan wadah 
Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) 
sebagai kesempatan untuk menyu¬ 
arakan tentang kepercayaan diri, 
terkhusus bagi masyarakat Papua 
yang memiliki ciri khas pada fisik 
berkulit hitam dan berambut ker¬ 
iting yang indah dan spesial. 

Menurut rilis Yayasan Puteri 
Indonesia (YPI), Hivanly men¬ 
gatakan dengan menyandang 
gelar Puteri Indonesia mer¬ 
upakan sebuah tanggung jawab 
baik untuk yayasan dan mas¬ 
yarakat luas dan bukanlah ha¬ 
nya sebatas gelar semata. 

Ia yakin Puteri Indonesia dapat 
menjadi wadah untuk memberi¬ 
kan dampak yang besar bagi tanah 
Papua dan masyarakat luas. 

Selanjutnya Puteri Indonesia Ma¬ 
luku Utara 2020, Kathy Monica 
Kabe hadirkan semangat wirau¬ 
saha di PPI Tahun 2020. 

Ia mengatakan bahwa sejak 2018, 
Kathy sudah melayani masyarakat 
bersama Sinar Hati Titah Bumi, 
bersama komunitas tersebut dir¬ 
inya memberdayakan masyarakat 
dengan semangat wirausaha un¬ 
tuk mengelola tanah mati di Sin- 
dangkerta Bandung Barat menjadi 
sebuah agribisnis. 

Kathy juga memanfaatkan area 
tersebut untuk pendidikan. Ko¬ 



munitas itu memiliki saung yang 
berdiri tepat di tengah sebagai 
tempat bagi anak-anak setem¬ 
pat untuk membaca beberapa 
buku sepulang sekolah. (L02) 



JAWABAN #028 


1 

4 

4 

1 

6 

6 

1 

3 

1 

7 

7 

6 

6 

2 

1 

4 

4 

6 

6 

5 

3 

3 

7 

7 

1 

6 

2 

4 

1 

6 

6 

5 

5 

5 

7 

7 

1 

6 

6 

4 

4 

4 

8 

8 

1 

5 

1 

7 

1 

5 

1 

6 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

1 

6 

6 

6 

5 

5 

2 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

6 

6 

4 

4 

5 

5 

2 

1 

9 

9 

1 

8 

1 

6 

1 

4 

4 

1 

7 

7 

3 

1 

5 

5 

1 

2 

1 

6 

6 

6 

7 

7 

1 

3 

3 

5 

5 

5 

2 

6 

6 

6 

1 

7 

7 

7 


9 

7 

4 

1 

2 

3 

6 

8 

5 

6 

2 

8 

5 

7 

4 

1 

3 

9 

3 

5 

1 

9 

8 

6 

2 

4 

7 

8 

4 

2 

7 

1 

9 

5 

6 

3 

5 

1 

3 

4 

6 

2 

9 

7 

8 

7 

6 

9 

8 

3 

5 

4 

1 

2 

2 

3 

5 

6 

4 

8 

7 

9 

1 

1 

9 

6 

3 

5 

7 

8 

2 

4 

4 

8 

7 

2 

9 

1 

3 

5 

6 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















































WORLD NEWS 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


13 


Fears of Coronavinis Hurting Asian-American Business 


WASHINGTON - Asian American 
businesses are seeing a drop in cus- 
tomers because of fears over the new 
coronavirus outbreak in China. 

In many places, city officials are try- 
ing to stop the financial harm with 
efforts like information campaigns 
and personal visits to Stores and 
restaurants. They aim to bring atten- 
tion to the fact that there have been 
few confirmed cases of the disease in 
the United States. They say there is 
no reason to avoid Asian American 
businesses. 

The newly opened Asian District 
in Mesa, Arizona, was organizing a 
night market for the end of February. 
Then, news of a case of the illness 
known as COVID-19 was confirmed 
at nearby Arizona State University. 

Comments on social media and 
phone calls started almost immedi- 
ately, said Vicente Reid. He is chief 
of the Arizona Asian Chamber of 
Commerce. 

Reid said, ‘T probably should stop 
picking up my phone altogether. ” 

The new coronavirus has sickened 
tens of thousands of people, mostly 
in China. Fifteen people in the U.S. 
have been confirmed to have the vi¬ 
rus. AU but two had recently traveled 
to China. 

Vegetarian Dim Sum House has 
been a popular place to eat in Man- 
hattans Chinatown for 23 years. But 
recently, owner Frankie Chu said he 
will not be able to pay his rent this 
month. 

Chu said restaurant sales have 
dropped 70 percent over the last two 
weeks. On a recent weekday, just 
three couples stopped in for lunch. 
Normally, Chu said he gets up to 30 
people for lunch. At dinnertime, his 
narrow restaurant usually gets about 
70 customers. These days, he has 
about four. 

“I dont know how long I can stay 
here,” Chu said. “After 9/11, it washt 
this bad.” 

The situation has concerned New 
York City officials and business lead- 
ers. They have launched a campaign 
to bring people back to hard-hit 
communities in Manhattan, Queens 
and Brooklyn. 

“Chinatown is bleeding,” said Wel- 
lington Chen. He is executive chair- 
man of the Chinatown Partnership, 
a local business and community 
group. “This thing is thousands of 
miles away. This fear is really out of 

GARFIELD - Paws.mc 


proportion. 

New York City is home to more 
than 500,000 Chinese Americans, 
the biggest population of any U.S. 
City. Some New Yorkers whose fami- 
lies are from China say they feel now 
like foreigners because of a disease 
spreading in another country. 

“Its a little annoying to be honest,” 
said Christina Seid, owner of the 
Chinatown Ice Cream Factory. Her 
father started the business 40 years 
ago. 

Her great-grandparents immigrat- 
ed to New York from China. She said 
business has been slower than usual 
but added that the winter months 
are not busy for ice cream Stores. She 
said she feels hopeful that things will 
soon return to normal. 

There have been no confirmed 
cases of the virus in New York 
City. Officials and politicians are 
trying to prove to locals that there 
is no reason to avoid any neigh- 
borhood. Many city leaders have 
been eating at Chinese restau¬ 
rants and publishing pictures of 
themselves doing so, using the 
hashtag #SupportChinatown. 

In Boston, Massachusetts, Mayor 
Marty Walsh has launched a similar 
social media campaign. He has asked 
people to share pictures of them¬ 
selves supporting small businesses 
in that citys Chinatown with the 
hashtag #LoveBostonChinatown. 

In the San Francisco Bay Area, 
the situation is serious enough 
that Sunny Wong s family is con- 
sidering temporarily closing one 
of the four restaurants they own 
in Oakland Chinatown. Even 
some of his friends and longtime 
customers have told him about 
false stories of people getting sick 
at one of his restaurants. 

“They hear stories and rumors and 
they just doht really look for the facts 
in a situation,” Wong said. 

Nom Wah Tea Parlor is the oldest 
restaurant in Manhattahs China¬ 
town. Manager Vincent Tang said 
the restaurant had a 40-percent drop 
in business over the past three weeks. 
During a recent weekday, nearly half 
the tables were empty. 

Some customers at Nom Wah said 
they were surprised that others 
were staying away. “It didn’t cross 
my mind at all,” said customer Kate 
Masterson. “Its not happening 
here,” she saidofthe outbreak. (V OA) 



Why Is 2020 Called a Leap Year? 

WASHINGTON - Today we are 
talking about the somewhat un- 
usual day of February 29. It comes 


up on the calendar only every four 
years. A year with a February 29 
might be good news if you are paid 
by the day or the week. But it might 
be bad news if you were born on a 
February 29. You have to wait three 
years in between birthdays! 

In any case, American English has 
a term for the unusual situation. 
February 29 is called a leap day. 
And the entire 12 month period 
with a February 29 in it is called a 
leap year. This year, 2020, is such a 
year. 

As a verb, the word “leap” means 
to jump, or to move quickly. “Leap” 
can also be a noun, meaning a 
jump, or a sudden move. 

In a leap year, the dates jump over 
one day of the week. Let me explain. 
In 2017, the last day of the year, 
December 31, fell on a Sunday. In 
2018, it fell on a Monday. In 2019, 
it fell on a Tuesday. But in 2020, De¬ 
cember 31 will fail on a Thursday. 
It just leaped right over Wednesday. 

The reason for a leap day or a leap 
year is because our calendar does 
not follow the Earths orbit around 
the sun exactly. Each year, we have 
a little time left over. S o every four 
years, we put all that time together 
into an extra day - or, what is offi- 
cially called an intercalary day. But 
I have never, ever heard an English 


speaker use that term. “Leap day” 
is fine. “Leap” is also an important 
word for two other common - but 
opposing - American expressions. 
One is a kind of warning. If you 
want someone to investigate a sit¬ 
uation completely before taking 
action, you might say, “Look before 
you leap.” 

The other expression is a phrase 
of hope. Urging someone to “take 
a leap of faith” invites the person to 
take action, even if not everything 
about a situation is known.Interest- 
ingly, both phrases are completely 
reasonable to say to someone who 
is about to get married. 

On that note, some people choose 
to marry on February 29 because 
it is an unusual date. One wedding 
chapelin the U.S. city of Las Vegas 
is even offering a free ceremony for 
those who decide to “take the leap” 
into marriage on the last day of this 
month. The ceremony is followed 
by a chance to skydive together - 
that is, jump out or an airplane with 
a parachute. 

But some ancient peoples would 
likely tell couples not to do it. Leap 
years were believed to be difficult, 
and leap days unlucky and a bad 
time to begin any thing new. 

Whatever you think about them, 
the change in the calendar will 
be gone soon enough. Then we 
can return to normal, and leap 
over February 29 as usual. (VOA) 




m 



H 


NEWS FLASH' 


t 

m 


THEV HAVE TAKEN 


ANP THEV 

SPACE ALIENS 


E 

D 


OVER THE EARTH/ 

§ 

REAULV PON'T 

HA\/E UANPEP/ 


i 



s 

U' 

LIKE CATS 



Ol 


1 t 


■■■■ T'L:: ' "'■'■"■'■■'"'l I~ **= 

i 



""7 9 






www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















































OPINI 


14 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TVRI Teguhkan Jati Diri Sebagi Media Pemersatu Bangsa 

Oleh: PeterTukan 


Dari Redaksi... 



rumput-rumut itu sakarang su jadi benalu da¬ 
lam kehidupan bermasyarakat di kabupaten ini. 
Katong pu rasa kebersamaan yang dulu tercipta 
par bikin kabupaten ini jadi bagus su sirna dan 
punah yang ada hanya perasaan tumpul ke rakyat 
yang saat ini menderita. 

Lihat kondisi kebersamaan yang semu saat ini, 
orang-orang yang anggap Tanimbar sebagai daer¬ 
ah Kepulauan Ketinggalan dan Terbelakang itu 
dalam hati su bilang dalam hati "Beta su ada di 
bangku nyaman ini, lalu ale mau apa? Barang ale 
siapa? Cuma rakyat saja mo, jangtalalu balaga." 

Beta Rambo bersama masyarakat cuma mau 
bilang, memang benar ale su duduk nyaman di 
sofa hangat dalam mobil ber-AC yang bensinnya 
seng akan habis par pulang-pergi Larat-Saumlaki. 
untung lai ke Ambon pake kapal, kalo seng ale su 
hilang di mama kota sana deng mobil mewah tu. 

Ale bisa saja miliki wang berjuta-juta par kasi 
sumbat orang-orang yang tiap hari bagonggong 
kalo mereka ada lapar, termasuk mereka yang 
minta wang deng topeng pejuang rakyat kecil. 

Ale juga bisa pake wang berjuta-juta par hilan¬ 
gkan ale pu jejak tak bermoral supaya seng ada 
yangtau ale pu kalakuang-kalakuang busuk itu. 

Tapi sayang ale ada satu harta yang sangat luar 
biasa yang ale seng miliki, harta itu hanya dimi¬ 
liki sama orang yang peka dan seng pura-pura 
memikirkan rakyat kecil dan harta itu saja yang 
mampu angkat harga diri manusia yang mengaku 
mewakili rakyat kecil. 

Harta itu adalah nilai kebajikan, akang lahir den¬ 
gan sendirinya dari diri sendiri, seng perlu dipaksa 
dan akang dapat dilihat dan dirasakan oleh ale 
pung orang-orang sekitar. 

Banyak pesohor di Tanimbar ini paksa diri par 
jadi orang yang miliki nilai kebajikan dengan pigi 
ke tempat ibadah, berdoa sungguh-sungguh dan 
angka pujian par sembah yang Maha Kuasa. Tapi 
kenyataan sebenarnya mereka seng tulus hati, 
barang itu hanya jadi rutinitas belaka par kasi tun- 
ju kalo mereka mulia dimata manusia, tapi barang 
itu seng pernah dapa tipu sama yang Maha Me¬ 
lihat. Sebab pas lepas jubah rutinitas itu, mereka 
jalan dengan bawa parang dan pangkas orang- 
orang yang dianggap musuh. Dan biking segala 
hal yang seng pernah diajarkan di kitab suci. 

Lalu, kalo begini kira-kira kapan katong mau bela 
TanahTanimbaryangsudapaserobotdari berbagai 
jenis orang pengaku tuan dan pemilik petuanan 
baru yang su cium aroma untung? Kasian... (***) 


SEJUMLAH petinggi TVRI, Dewan Direk¬ 
si yang datang dari Jakarta maupun Pimpinan 
TVRI Stasiun Papua menggelar “Temu dialog” 
bersama sejumlah pemangku kepentingan, 
seperti unsur pemerintah, tokoh masyarakat, 
dunia usaha, pimpinan media lainnya dengan 
tujuan memperkuat tali silaturahmi antarsesa- 
ma anak bangsa, sekaligus sebagai momentum 
meneguhkan jati diri TVRI sebagai media Pe¬ 
mersatu Bangsa. 

Temu dialog dan silaturahmi yang digelar da¬ 
lam suasana penuh persaudaraan dan keakra¬ 
ban itu berlangsung di salah satu hotel di 
Jayapura, ibukota Provinsi Papua pada Sabtu 
(22/2). Pengalaman membuktikan, apabila, 
TVRI, RRI dan Kantor Berita Nasional AN¬ 
TARA menggelar acara temu dialog dan sila¬ 
turahmi di daerah lain di Persada Indonesia ini, 
selain Papua, maka “suasana kebatinan ” para 
peserta pertemuan itu terasa biasa-biasa saja - 
tidak ada yang istimewa dan dari awal hingga 
akhir, semuanya mengalir begitu saja bagaikan 
sungai. 

Namun sebaliknya, apabila tiga media nasional 
yang telah terbukti setia mengawal perjalanan 
sejarah Bangsa dan Negara Republik Indonesia 
ini menjadikan Tanah Papua (Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat) sebagai “tuan rumah” 
temu dialog dan silaturtahmi atau acara mon¬ 
umental lainnya, maka pertemuan itu sendiri 
memiliki makna dan rasa yang sangat khas, lain 
daripada biasanya. Silaturahmi itu sendiri mer¬ 
upakan sebuah perjumpaan intens antarsesama 
anak bangsa : “Silaturahmi rasa Kebangsaan”. 

Sepertinya, pihak Manajemen TVRI Pusat 
menyadari akan hal itu, sehingga ketika Bangsa 
Indonesia menapaki gerbang Tahun 2020 dan 
menyongsong perhelatan akbar tingkat nasion¬ 
al PON XX pada 20 Oktober hingga 2 Novem¬ 
ber 2020 mendatang, TVRI menggelar temu 
dialog dan silaturahmi dengan tujuan seperti 
yang telah termaktub di atas. TVRI terbukti 
jeli membaca dan memanfaatkan “momentum”. 
TVRI menegaskan identitas atau jati dirinya 
yang baru sebagai “Media Pemersatu Bangsa”. 
Sesuatu yang baru selalu menyimpan opti¬ 
misme dan harapan yang lebih baik lagi dari 
pada sebelumnya. Dengan penggunaan identi¬ 
tas baru TVRI atau yang lebih dikenal dengan 
rebranding maka akan terasa ada semangat 
baru yang ingin dikedepankan. 

Dengan kata lain, rebranding bukan hanya 
sekedar perubahan logo, namun lebih dari itu, 
rebranding melakukan perubahan nilai dan 
orientasi visi TVRI. Ke depan, arah pengem¬ 
bangan TVRI bukan lagi sebagai Public Service 
Broadcasting semata, tetapi menjadi Public 
Service Media sehingga penyiarannya tidak 
hanya menggunakan medium televisi, namun 
terintegrasi dalam multiplatform. Logo TVRI 
yang baru berwarna trusted blue terinspirasi 
dari warna biru sebagai simbol lautan Indone¬ 
sia yang penuh kekayaan. Warna biru menjadi 
warna yang tepat untuk menitik beratkan po¬ 
tensi TVRI sebagai sumber referensi terpercaya 


dengan tagline “Media Pemersatu bangsa”. 

Dedikasi TVRI untuk Papua Satu pertanyaan 
cerdas dan reflektif adalah: Apa dedikasi atau 
sumbangsih TVRI selaku “lingkar penyam¬ 
bung” Papua untuk Indonesia yang satu dan 
utuh? Bukankah tekad TVRI adalah “Media Pe¬ 
mersatu Bangsa” dari Sabang sampai Merauke, 
dari Sangir Talaud hingga Rote-Ndao untuk 
dunia? Jawaban cerdas dan bijaksana atas per¬ 
tanyaan ini benar-benar membuat “Silaturahmi 
terasa Kebangsaan” 

Sangat disayangkan, temu dialog dan sila¬ 
turahmi yang digelar TVRI itu berlangsung da¬ 
lam waktu yang begitu singkat sehingga tidak 
ada waktu cukup untuk pendalaman dan pem¬ 
bobotan demi semakin kuatnya identitas atau 
jati diri TVRI. Jawaban konkret atas pertanyaan 
cerdas dan reflektif di atas dapat tercemin pada 
kemampuan TVRI Pusat dan TVRI Stasiun 
Papua dan Stasiun Papua Barat dalam meran¬ 
cang program-program kerja yang nyata. 

Bagaimana caranya agar siaran-siaran TVRI 
benar-benar diminati dan dicari oleh Orang 
Asli Papua dan seluruh (paling tidak sebagian 
besar) lapisan masyarakat di Tanah Papua. Dari 
munculnya minat yang besar pada program 
siaran TVRI maka akan lahir pengakuan yang 
tulus dari masyarakat Papua sendiri bahwa be¬ 
nar terbukti, TVRI adalah Media Pemersatu 
Bangsa. 

Salah satu saran yang dapat disampaikan ke¬ 
pada TVRI adalah, dalam menyusun program 
kerja khusus bagi Papua, TVRI selain memper¬ 
hatikan UU nasional dan berbagai Peraturan 
Pemerintah terkait penyiaran, kiranya TVRI 
juga memperhatikan “semangat” atau spirit 
dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Oto¬ 
nomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua (dan 
Papua Barat). Semangat atau spirit itu adalah 
“keberpihakan” (affirmasi) yang tulus, tidak ha¬ 
nya bagi manusia Orang Asli Papua (OAP) saja, 
tetapi juga bagi Papua secara luas (siapa saja 
yang bermukim di Papua, tanah Papua, fauna 
dan flora di Papua). 

Rancangkan iklan-iklan nasional pada pro¬ 
gram siaran TVRI dengan latarbelakang gambar 
panorama alam (fauna dan flora) Papua. Ikut- 
sertakan secara selektif cendekiawan putra-pu¬ 
tri Orang Asli Papua yang mumpuni (jumlah 
mereka sudah banyak) juga tokoh masyarakat, 
pemangku adat, pemuka agama, pemuda, per¬ 
empuan dan mahasiswa yang berintegritas se¬ 
bagai narasumber program dialog TVRI yang 
mendiskusikan masalah-masalah kebangsaan, 
tidak hanya spesifik masalah Papua di Papua. 

Dengan demikian, baik OAP maupun yang 
bukan OAP yang siang dan malam mengarungi 
suka-duka, kecemasan, kegembiraan dan hara¬ 
pan hidup di Tanah Papua akan merasa bahwa 
mereka juga adalah bagian utuh- tak terpisah¬ 
kan dari Indonesia yang satu dan utuh. 

Penulis adalah wartawan senior di Papua yang 
aktif dilap angan dari tahun 1983 hingga 2010. 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Baflayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















SAMBUNGAN 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


15 sfeLcsIlsmiiiimlkm 


Menurut rilis dari Kadiv Program 
dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu 
Prabawa Taher bahwa nota Kes¬ 
epahaman ini dimaksudkan untuk 
memulai pembahasan atas penjua¬ 
lan dan pembelian untuk mensuplai 
gas yakni (a) LNG ke pembangkit 
listrik tenaga gas yang dioperasikan 
oleh PLN dan (b) gas alam sebesar 
150 juta Standard kaki kubik per 
hari (mmscfd) untuk kilang co-pro- 
duction yang akan dibangun PT 
Pupuk Indonesia. 

Nota Kesepahaman ini menandai 
pencapaian terbaru dari pengem¬ 
bangan Proyek LNG Abadi di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
propinsi Maluku, Indonesia yang 
memiliki cadangan terbukti yang 
sangat besar mencapai 18,5 TCP 
dan 225 juta barrel kondensat, akan 
menjadi salah satu pilar penting se¬ 
bagai enginee of growth yang mam¬ 
pu menopang kebutuhan industri 
di Indonesia secara berkelanjutan . 

Penandatangan Nota Kesepahaman 
ini dilakukan oleh Presiden Direktur 
INPEX Masela, Ltd Kenji Kawano, 
Presiden Direktur PLN Zulkilfi Zaini, 
Presiden Direktur Pupuk Indonesia 
Aas Asikin Idat, disaksikan oleh Men¬ 
teri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Arifin Tasrif, Wakil Menteri BUMN 
Budi Gunadi Sadikin, Kepala SKK 
Migas Dwi Soetjipto, Duta Besar Je¬ 
pang untuk Indonesia Masafumi Ishii 
dan Presiden & CEO INPEX Corpo¬ 
ration Takayuki Ueda. 

“Nota Kesepahaman ini mer¬ 
upakan satu tahap pencapaian dari 
pengembangan Proyek LNG Abadi 
Masela. Penyerapan gas oleh Pupuk 
Indonesia dan PLN menunjukkan 


komitmen Pemerintah dan industri 
hulu migas untuk memprioritaskan 
permintaan gas dari dalam neg¬ 
eri sebagai upaya bersama untuk 
meningkatkan daya saing industry 
nasional untuk membangun pere¬ 
konomian Indonesia yang berke¬ 
lanjutan,” kata Dwi Soetjipto. 

Presiden & CEO INPEX Takayu¬ 
ki Ueda berterima kasih kepada 
Pemerintah Indonesia khususnya 
atas kerjasama yang telah dibangun 
dengan INPEX untuk mewujud¬ 
kan Nota Kesepahaman ini. “Kami 
senang dengan hasil kolaborasi 
bersama dengan Pemerintah Indo¬ 
nesia termasuk dengan Kementrian 
ESDM, SKK Migas, PLN dan Pupuk 
Indonesia tentang Nota Kesepaha¬ 
man ini,” kata Ueda. 

“Pelaksanaan Nota Kesepahaman 
ini akan meningkatkan kepastian 
dari Proyek LNG Abadi yang men¬ 
jadi salah satu Proyek Strategis Na¬ 
sional Indonesia dan diharapkan 
mendorong optimisme masyarakat 
dan sektor industri di Indonesia ser¬ 
ta pasar LNG internasional. Dengan 
semangat kebersamaan, kami yakin 
kita dapat mencapai tujuan bersama 
untuk membuat Proyek LNG Abadi 
ini berproduksi sesuai jadwal dan 
dapat berkontribusi bagi ekonomi 
Indonesia,” lanjutnya. 

Kenji Kawano sependapat menge¬ 
nai hal tersebut, sambil menambah¬ 
kan bahwa kebutuhan gas Indone¬ 
sia secara konsisten tumbuh dalam 
jangka panjang, sehingga minat gas 
dari perusahaan Indonesia menja¬ 
di hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan oleh INPEX. (L02) 


Servis... 

“Service disini kami bisa layani 
semua jenis hp, kebanyakan hp 
Samsung. Spare part kalau tidak 
ada, ya terpaksa kami pesan dari 
luar. Kami punya teknisi yang he¬ 
bat. Harga juga terjangkau untuk 
masyarakat Tanimbar,” kata dia 
pada Rabu (19/02). 

Laurika pun mengungkapkan 
biaya jasa perbaikan hp, diantara- 
nya ganti mesin dengan harga Rp 
200 ribu, lubang charge Rp 100 
ribu, LCD dari Rp 600 ribu hing¬ 
ga Rp Ijuta. 

“LCD Nokia murah Rp 100 ribu, 
sedangkan untuk LCD hp layar 


sentuh itu ada dua harga karena 
dari jenis layar yang asli seper¬ 
ti untuk Samsung harganya Rp 1 
juta dan yang murah Rp 600 ribu 
hingga Rp 700 ribu. Tergantung 
dari yang punya hp mau pasang 
yang bagus atau yang murah,” un¬ 
gkapnya. 

Toko seluler Cheril Geli pun 
menyediakan segala jenis pon- 
sel, seperti merek , Samsung, 
Oppo, Vivo, Advan, Mito dan 
aldo serta asesoris hp, seperti 
anti gores dan silikon. Selain itu, 
pulsa hp dan listrik juga Lap¬ 
top, kulkas, helm dan layanan 
foto setengah badan. (LOl) 



Perusahaan jasa liburan dengan 
kapal pesiar, Dream Cruises, memu¬ 
tuskan untuk menghentikan semen¬ 
tara kegiatan operasional kapal pe¬ 
siar World Dream dari Hong Kong 
sejak 9 Februari 2020. Departemen 
Kesehatan Hong Kong mengon¬ 
firmasi bahwa semua penumpang 
dan anggota kru yang berlayar pada 
pelayaran terakhir telah melalui pe¬ 
meriksaan kesehatan ekstensif dan 
pemeriksaan suhu tubuh. Semua 
sampel yang diambil dari anggota 
kru menunjukkan hasil negatif Nov¬ 
el Coronavirus (COVID-19). Kapal 
pesiar itu pun telah mendapatkan 
sertifikasi bebas Coronavirus dari 
Departemen Kesehatan Pelabuhan 
di Hong Kong. Semua penumpang 
yang telah meninggalkan kapal pe¬ 
siar pada pelayaran terakhir tanggal 
9 Februari 2020 tidak menunjul^an 
gejala yang terkait dengan infeksi 
COVID-19 sampai saat ini. 

President of Dream Cruises Mi- 
chael Goh, menegaskan bahwa pe¬ 
rusahaannya terus memelihara stan¬ 
dar kebersihan dan sanitasi tertinggi 
bagi armada perusahaan dan ber¬ 
komitmen untuk menjaga kesehatan 
semua penumpang dan anggota kru. 
“Sebagai hasilnya, belum ada laporan 
mengenai kasus infeksi COVID-19 di 
antara para tamu dan anggota kru se- 

^Naskat.. 

“Kebutuhan kami yang dikeluh¬ 
kan sekarang adalah bangunan fisik 
gedung yang sudah rusak. Kami 
sudah beberapa kali masukan pro¬ 
posal sejak tahun 2015, 2016, 2017 
hingga 2018 tetapi tidak terjawab 
sampai hari ini. Proposal terakhir 
di tahun 2020 ini,” ungkap dia ke¬ 
pada Lelemuku.com pada Jumat. 

Sementara itu, Kadun mengatakan 
bahwa aktifitas belajar dan men¬ 
gajar di sekolahnya tetap berjalan 
normal dengan seorang guru honor 
lepas yang dibiayai dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), 2 guru 
honor yang berijazah sl, yaitu guru 


lama berada di atas kapal pesiar serta 
tidak ada penularan penyakit melalui 
kapal pesiar milik Dream Cruises,” 
kata Michael Goh dalam keterangan 
pers yang diterima Tempo pada 23 
Februari 2020. 

Dengan penghentian operasion¬ 
al sementara ini sejak 9 Februari 
2020 , tidak ada satu penumpang- 
pun yang berada di atas kapal pe¬ 
siar milik Dream Cruises sejak saat 
itu. Dalam persiapan awal untuk 
menyambut kegiatan operasional 
selanjutnya serta mengantisipasi 
aktivitas dry-dock, Dream Cruises 
bekerja sama dengan otoritas re¬ 
gional untuk melakukan fasilitasi 
perpindahan dan pemulangan para 
anggota kru pada berbagai belahan 
dunia mengingat kebangsaan anggo¬ 
ta kru yang beraneka ragam. (TMP) 



umum dan mata pelajaran serta 4 
orang guru tetap. 

Ia pun berharap proposal yang 
sudah dimasukan ke Dinas Pendi¬ 
dikan dan Kebudayaan (Dispen- 
bud) Tanimbar dengan tembusan 
Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH 
dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Tanimbar dapat 
disambut dengan baik. 

“Jumlah siswa di sekolah kami 
ada 133 orang, ya mudah-muda¬ 
han tahun depan proposal kami 
segera terjawab karena kita punya 
gedung yang rusak ini sudah be¬ 
rusia 14 tahun karena dibangun 
pada tahun 2006,” harapnya. (LOl 


Proydc.. 

PelScsana Tugas Direktur Jenderal 
Migas Ego Syahrial menyebut lokasi 
kilang LNG Blok Masela masih sesuai 
rencana awal yang telah disampaikan 
SKK Migas. 

“Saya baru dengar kaget (dipindah¬ 
kan ke NTT). Kan semua pengelolaan 
di SKK Migas. Tidak mungkin lah 
(pindah),” ujar Ego saat ditemui di 
Gedung DPR, Kamis (13/2). 

Adapun penunjukan Pulau Yam- 
dena sebagai lokasi kilang LNG Blok 
Masela ditandai dengan penyerahan 
surat permohonan penetapan lokasi 
dan surat rekomendasi Gubernur oleh 
Kepala SKK Migas kepada Gubernur 
Maluku Murad Ismail. 

Penyerahan surat tersebut dilakukan 
pada 4 November 2019, di Ambon. 
Penyerahan surat disaksikan oleh 
Presiden Inpex Akihiro Watabe dan 
Kepala DPRD Provinsi Maluku Lucki 
Wattimury. 

Kepala SKK Migas menyatakan, 
Inpex sebagai operator Blok Masela 
melaporkan alami kesulitan dalam 
membebaskan 1.000 hektare lebih 
lahan untuk lokasi kilang. Ia lanjut 
menjelaskan masalah tersebut terjadi 
karena lahan yang akan digunakan 
untuk mengembangkan Blok Masela 
diklaim sebagai tanah adat. 


“Tapi menurut data pemerintah pu¬ 
sat, tanah tersebut merupakan tanah 
negara, tanah kehutanan,” ujar Dwi 
saat ditemui di Gedung Kementerian 
ESDM, Kamis (6/2). 

SKK Migas dan Inpex pun bakal 
berdiskusi dengan Gubernur Malu¬ 
ku untuk membicarakan lebih lanjut 
mengenai masalah tersebut. Dwi pun 
yakin pihaknya dapat menyelesaikan 
pembebasan lahan untuk proyek Blok 
Masela pada tahun ini. Bersamaan 
dengan itu, Inpex dibantu SKK Migas 
mengurus perizinan lahan dan Anal¬ 
isis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL). “Kan target pembebasan 
lahan pada 2020 ini, kan harus ber¬ 
juang,” ujar Dwi. 

SKK Migas menargetkan produksi 
LNG Blok Masela sebesar 9,5 MTPA 
dan gas pipa sebesar 150 MMscfd. 
Sekitar 60% produksi Blok Masela di¬ 
targetkan terserap untuk kepentingan 
dalam negeri dan sisanya sebesar 40% 
untuk ekspor. 

Berdasarkan data SKK Migas, total 
produksi gas kumulatif Blok Masela 
dari 2027 hingga tahun 2055 menca¬ 
pai 16,38 TSCF dengan total gas yang 
dijual sebesar 12,95 TSCF. 

Selain itu. Blok Masela menghasil¬ 
kan kondensat dengan kumulatif pro¬ 
duksi sebesar 255,28 MMSTB. (LOl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















16 t^Lelemuku 


24 FEBRUARI -1 MARET 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 




Kapolda Maluku Jalin Sinergitas Dengan Tokoh Agama 


AMBON - Kepala Kepolisian Daer¬ 
ah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Drs 
Baharudin Djafar, M.Si mengunjungi 
Kantor Sinode Gereja Protestan Ma¬ 
luku (GPM) dan langsung disambut 
oleh Majelis Pekerja Harian (MPH) 
Sinode GPM didepan Kantor Sinode 
pada Rabu (19/2). 

Pertemuan kurang lebih 30 menit 
bersama Ketua Sinode GPM pun 
berkaitan dengan konteks GPM, 
kontribusi Polri menjaga keaman¬ 
an dan kestabilan masyarakat di 
Wilayah Provinsi Maluku. 

Kapolda Djafar pun berharap agar 
selalu sinergisitas antara pihaknya 
dan Polda Maluku tetap terjalin 
untuk kepentingan bersama. 

Selanjutnya pada Jumat (21/2) 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ula¬ 
ma (PWNU) Provinsi Maluku, 
melakukan silaturahmi dengan 
kapolda. Kedatangan rombongan 


Nahdlatul Ulama, dipimpin ketua 
PWNU Maluku, Karnusa Serang 
dan sejumlah pengurus dan diter¬ 
ima langsung oleh Kapolda yang 
didampingi Kabid Humas dan Di¬ 
rektur Intelkam, di kantornya. 

Ketua PWNU Karnusa Serang 
mengatakan, kedatangan ia ber¬ 
sama pengurus itu untuk bersila¬ 
turahmi sekaligus sebagai wujud 
memberikan dukungan langsung 
kepada Irjen Pol. Drs Baharudin 
Djafar, dalam menjaga situasi dan 
kondisi keamanan di Maluku. 

“Kami hadir disini (Polda Malu¬ 
ku), untuk bersilaturahmi dengan 
bapak Kapolda, dan memberikan 
dukungan secara penuh kepada 
beliau untuk menjalankan tugas 
dalam menjaga keamanan di daer¬ 
ah ini,” kata Serang, disela-sela 
pertemuan dengan Kapolda. 

Menurutnya, PWNU bersepakat 


untuk mendatangi Mapolda Ma¬ 
luku lebih awal. “Kami bersepakat 
untuk bertemu dan bersilaturahmi 
dengan beliau langsung, tanpa ha¬ 
rus beliau menemui kami. PWNU 
akan bersama selalu dengan beliau 
dalam menjaga maupun meme¬ 
lihara situasi kondisi keamanan, 
termasuk soliditas TNI/Polri, dan 
masyarakat di Maluku,” tegas aka¬ 
demisi IAIN Ambon ini. 

Sementara itu. Kapolda Maluku 
Irjen Pol. Drs Baharudin Djafar 
mengapresiasi, langkah PWNU 
Maluku, yang telah lebih awal me¬ 
nemui dan memberikan dukungan 
kepadanya dalam menjalankan tu¬ 
gas di daerah seribu pulau ini. 

“Memang kami sudah berniat un¬ 
tuk bersilaturahmi dengan PWNU, 
tetapi kemudian NU yang telah 
awal menemui saya. Pertemuan 
ini telah diatur oleh Allah SWT, 


apalagi pertemuan dihari (Jumat) 
yang mubaraq. Siapa yang bertemu 
karena Allah, dan berpisah karena 
Allah, niscaya umurnya akan pan¬ 
jang dan selalu dimudahkan dalam 
segala urusannya,” tutur Kapolda 
yang hobi berdakwah ini. 

Kapolda berharap, agar NU yang 
merupakan organisasi muslim ter¬ 
besar di Indonesia, dan memiliki jar¬ 
ingan hingga ke lapisan paling bawa, 
bisa bersama dirinya dalam menjaga 
kondisi keamanan. “Bantu saya dan 
tolong ingatkan saya jika masih ada 
anggota kami yang belum melak¬ 
sanakan tugas dengan baik dalam 
hal memberikan pelayanan kepada 
masyarakat,”kata orang nomor satu 
di Polda Maluku ini. 

Saat pertemuan itu. Kapolda did¬ 
ampingi Kabid Humas Kombes Pol. 
Mohamad Roem Ohoirat dan Direk¬ 
tur Intelkam Polda Maluku. (LOl) 


Oliver Srue Nilai Pernyataan Thomas Weriratan Berusaha Jelekkan Citra Baik STKIPS 


AMBON - Sekolah Tinggi Ke¬ 
guruan Ilmu Pendidikan Saumla- 
ki (STKIPS) yang bernaung pada 
Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun 
Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
mengecam keras pernyataan dari 
salah satu oknum warga yang men¬ 
gaku mengatasnamakan orangtua 
dari mahasiswa bermarga Wer¬ 
iratan yang terkesan menyudutkan 
dan berusaha membuat buruk citra 
dan nama baik lembaga tersebut. 

“Saya ingin meluruskan bebera¬ 
pa hal terkait dengan berita yang 
dimuat di saburomedia.com ter¬ 
tanggal 17 Februari 2020 dengan 
judul ‘Mahasiswa STKIPS KKT 
keluhkan Biaya Kuliah Mahal’ yang 
disampaikan oleh katanya mewaki¬ 
li orangtua mahasiswa, Thomas 
Weriratan. Kami menilai informasi 
itu hanya mencoba untuk membuat 
citra dan nama baik STKIP dimata 
publik menjadi hancur,” kata Ketua 
STKIPS, Oliver Srue, S.Tb., M.Pd 
pada Rabu (20/2). 

Ia mengungkapkan, pihaknya 
sudah melakukan pengecekan do¬ 
kumen mahasiswa dari angkatan 
pertama di tahun 2012 lalu hingga 
2020 ini, namun tidak ada satu- 
pun mahasiswanya yang memiliki 
marga ataupun bernama belakang 
‘Weriratan. 


Kemudian Srue menyatakan 
kekecewaannya terkait beberapa 
pernyataan yang tidak berdasar 
dan telah dilontarkan oleh Tbom- 
as Weriratan, diantaranya menud¬ 
ing bahwa pihak kampus telah 
sewenang-wenang menaikan bi¬ 
aya SPP, adanya aksi pungutan liar 
(pungli) yang dilakukan oleh setiap 
dosen, melakukan nepotisme da¬ 
lam pemberian beasiswa, kualitas 
dari dosen pengajar yang diragu¬ 
kan dan jumlah mahasiswa yang 
tidak memenuhi strandar dalam 
kelas. 

Menurut Srue hal tersebut mer¬ 
upakan pernyataan bohong atau 
hoax yang sangat merugikan pi¬ 
haknya karena STKIPS sangat ber¬ 
pegang pada Peraturan YPT-RLS 
Nomor 01 Tahun 2018 tentang 
‘Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
yang juga diterapkan oleh kedua 
lembaga lainnya, yaitu Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki 
(STIESA) dan Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi Saumlaki (STIAS) 
yang tidak pernah ada kenaikan 
atau perubahan sedikitpun. 

Selain itu, dirinya mengaku bah¬ 
wa STKIPS telah memiliki ijin 
pendirian yang jelas dari Kemen- 
terian Pendidikan, sehingga telah 
terakreditasi dan sementara se¬ 
dang berlangsung pendampingan 


peningkatan akreditasi dari C ke B 
oleh Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII 
Maluku dan Maluku Utara (Malut) 
serta meraih peringkat ke-4 pelapo¬ 
ran data terbaik di tahun 2019 lalu. 
“Seleksi penerimaan beasiswa bidik- 
misi, PPA dan Inpex melalui sisitem 
dan mekanisme dan semua maha¬ 
siswa berpeluang untuk mendapa¬ 
tkan beasiswa. Jadi pernyataan dari 
Thomas Weriratan itu sama seklai 
tidak benar dan sudah sangat mer¬ 
ugikan lembaga STKIPS, maka saya 
pastikan bahwa yang bersangkutan 
akan segera kami pidanakan, karena 
Thomas Weriratan telah mencoba 
untuk menyebarkan berita bohong 
ke publik sehingga mencemarkan 
nama baik STKIPS,” kecam Srue. 

Seperti diberitakan Saburomedia. 
com, Thomas Weriratan, warga 
yang mengklaim orang tua dari 
salah satu mahasiswa pada ST¬ 
KIPS mengeluhkan biaya kuliah 
yang begitu mahal. Selain, Wer¬ 
iratan mengklaim biaya di sekolah 
tersebut mahal dengan kualitas 
staf pengajar yang dipertanyakan 
karena tidak sesuai dengan dasar 
keilmuannya. 

”Kami orang tua hampir-hampir 
tak bisa bernapas jika saat pemba¬ 
yaran uang semester tiba, tak hanya 
itu kualias tenaga Pengajar juga pa¬ 


tut di pertanyakan, sebab seorang 
Magister Hukum, bisa mengajar 
mata Pelajaran Bahasa Inggris, 
Master Tbelogia bisa mengajar 
mata pelajaran Bahasa Inggris, itu 
khan aneh, tetapi di kampus ST¬ 
KIPS yang bersangkutan tetap dile¬ 
galkan dan semua petinggi di kam¬ 
pus salah satunya Ketua Yayasan 
seakan menutup mata untuk hal itu, 
” terangnya kepada media tersebut 
via seluler. Senin (17/02/2020). 

Weriratan mengatakan kecewa 
dengan kampus yang sudah mence¬ 
tak beberapa lulusan dengan Gelar 
S.Pd dan memiliki dua jurusan di¬ 
antaranya Matematika dan Bahasa 
Inggris itu. Sebab pihak kampus 
yang sewenang-wenang menaikan 
biaya SPP dan aksi pungli yang 
dilakukan oleh Dosen mata kuliah. 

Ia juga menuntut agar pihak-pi¬ 
hak berwenang dapat melaku¬ 
kan verifikasi dosen-dosen yang 
ijazahnya dilaporkan di LLDIKTI 
sebagai tenaga pengajar. Sebab ia 
mengklaim para dosen tersebut su¬ 
dah diberhentikan sekian lama dari 
Dosen STKIPS tersebut. Alhasil 
klaim Weriratan, hingga semester 
dua dan seterusnya anak-anak mu¬ 
lai berhenti kuliah karna tak mam¬ 
pu membayar SPP dan hasilya satu 
kelas hanya ada dua atau tiga ma¬ 
hasiswa yang aktif berkuliah. (LOl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










